Novyan Siswanto 
Akfen Efendi 




Teknologi informasi dam Komumkasi untuk SNIP/MTs kelas IX 



usat Perbukuan 

menterian Pendidifcan Nasional 







Teknologi Informasi <$an KomuOikaSi Ufttyk SMP^MTs ketas IX 


Novyan Siswanto 
Akfen Efendi 



Pusat Perbukuan 

Kerne n tori an Pendidikan National 




















Hak Cipta buku ini pada Kementerian Pendidikan Nasional. 
Dilindungi Undang-undang. 


Satelit UK 



untuk siswa SMP/MTs kelas IX 

Penulis: 

Novyan Siswanto 
Akfen Efendi 

Editor: 

Budiarto 

Layouter: 

Zakaria 

Pewajah Sampul: 

Ian 


004.6 

NOV NOVYAN Siswanto 

s Satelit TIK Teknologi Informasi dan Komunikasi/Novyan Siswanto, 

Akfen Efendi; editor, Budiarto.—Jakarta: Pusat Perbukuan, 
Kementerian Pendidikan Nasional, 2010. 
viii, 176 him.: ilus.; 25 cm 


Bibliografi him. 166 
Indeks 

Untuk siswa SMP/Mts kelas IX 

ISBN 978-979-095-173-0 (no. jilid lengkap) 

ISBN 978-979-095-209-6 (jil. 3f) 

I. Teknologi Informasi - Studi dan Pengajaran I. Judul 

II. Akfen Efendi III. Budiarto 


Hak Cipta Buku ini dialihkan kepada Kementerian Pendidikan Nasional 
dari Penerbit CV. Leuser Cita Pustaka. 

Diterbitkan oleh Pusat Perbukuan 
Kementerian Pendidikan Nasional Tahun 2010 


Diperbanyak oleh .... 













Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT, berkat rahmat dan 
karunia-Nya, Pemerintah, dalam hal ini, Deoartemen Pendidikan Nasional, 
pada tahun 2009, telah membeli hak cipta buku teks pelajaran ini dari penulis/ 
penerbit untuk disebarluaskan kepada masyarakat melalui situs internet 
( website ) Jaringan Pendidikan Nasional. 

Buku teks pelajaran ini telah dinilai oleh Badan Standar Nasional 
Pendidikan dan telah ditetapkan sebagai buku teks pelajaran yang memenuhi 
syarat kelayakan untuk digunakan dalam proses pembelajaran melalui 
Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 49 Tahun 2009 tanggal 12 
Agustus 2009. 

Kami menyampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada 
para penulis/penerbit yang telah berkenan mengalihkan hak cipta karyanya 
kepada Kementerian Pendidikan Nasional untuk digunakan secara luas oleh 
para siswa dan guru di seluruh Indonesia. 

Buku-buku teks pelajaran yang telah dialihkan hak ciptanya ini, dapat 
diunduh (down load), digandakan, dicetak, dialihmediakan, atau difotokopi 
oleh masyarakat. Namun, untuk penggandaan yang bersifat komersial harga 
penjualannya harus memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh Pemerintah. 
Diharapkan buku teks pelajaran ini akan lebih mudah diakses oleh siswa dan 
guru di seluruh Indonesia maupun sekolah Indonesia yang berada di luar 
negeri sehingga dapat dimanfaatkan sebagai sumber belajar. 

Kami berharap, semua pihak dapat mendukung kebijakan ini. Kepada 
para siswa kami ucapkan selamat belajar dan manfaatkanlah buku ini sebaik- 
baiknya. Kami menyadari bahwa buku ini masih perlu ditingkatkan mutunya. 
Oleh karena itu, saran dan kritik sangat kami harapkan. 


Jakarta, ...April 2010 
Kepala Pusat Perbukuan 


Satelit TIK untuk SMP/MTs Kelas 9 


III 












Puji dan syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa sebagai 
pencipta dan pemelihara alam semesta karena berkat rahmat dan hidayahNya 
kami dapat menyusun buku Teknologi Informasi dan Komunikasi untuk SMP/ 
MTs ini. 

Buku SatelitTIKdisusun dengan tujuan untuk membantu siswa dalam rangka 
mempersiapkan diri agar mampu mengantisipasi pesatnya perkembangan 
teknologi. Bidang teknologi informasi dan komunikasi berkembang dengan pesat. 
Perkembangan ini berpengaruh besar terhadap berbagai aspek kehidupan, 
bahkan perilaku dan aktivitas manusia. Dengan mempelajari buku ini, siswa 
diharapkan memiliki bekal untuk menyesuaikan diri dalam kehidupan global 
yang ditandai dengan perubahan yang sangat cepat. 

Namun, kami menyadari bahwa keterbatasan kemampuan yang kami 
miliki menjadi suatu kekurangan dalam penyusunan buku ini. Oleh karena 
itu, kami mengharapkan kritik dan saran dari berbagai pihak yang sifatnya 
membangun demi kesempurnaan penyusunan buku pada edisi berikutnya. 

Kepada semua pihak yang telah terlibat dalam penyusunan buku ini, 
kami mengucapkan terima kasih. Semoga buku ini bermanfaat bagi pembaca, 
khususnya pelajar. 


Juni 2009 
Penulis 


IV 


Satelit TIK untuk SMP/MTs Kelas 9 











Bagaimana menggunakan buku ini? 




Gambar 1.1 Menggunakan Internet 

Internet merupakan hasil perkembangan teknologi informasi dan 
komunikasi yang sangat berguna bagi kehidupan manusia. Internet 
banyak digunakan oleh manusia dalam berbagai aktivitasnya, seperti 
untuk mencari informasi, berkomunikasi, hiburan, dan aktivitas lainnya. 
Internet memudahkan manusia untuk melakukan berbagai aktivitas 
tanpa terbatas oleh tempat dan waktu. Apa yang dimaksud dengan 
Internet? Apa yang dimaksud dengan Intranet? Apa saja keunggulan 
dan kelemahan dari Internet? Bagaimanakah ukuran kecepatan akses 
Internet? Ayo temukan jawaban dari pertanyaan-pertanyaan tersebut 
dengan mempelajari bab ini. 

Setelah mempelajari bab ini, diharapkan kamu dapat memahami 
dasar-dasar penggunaan Internet, menjelaskan pengertian dasar 
Internet/Intranet, menyebutkan fasilitas-fasilitas yang ada pada Internet, 

monvohi itkan km innm ilan dan kolomahan dari Internet dan mennenal 


◄ 



Peta Konsep 


Dasar-Dasar 

Internet 


definis 


Pengertian Internet 
dan Intranet 


sejarah 


Sejarah 

perkembangan Internet 


istilah 


Istilah dalam 
Internet 


keunggulan 


Keunggulan dan 
kelemahan Internet 


mempengaruhi 


kecepatan 

akses 


Ukuran kecepatan 
akses Internet 


Kata Kune 



Internet, Intranet, akses, protokol, dial up, world wide web, online, milis, 
chatting, FTP, teleconference, web site, HTML, bandwidth 


Judul bab. 


Pendahuluan, sebagai 
pembangkit motivasi 
belajar siswa. 


Tujuan pembelajaran. 


Peta Konsep, 

keterkaitan antarmateri 
dalam setiap bab. 


Kata Kunci, istilah baru 
yang akan dipelajari. 


Satelit TIK untuk SMP/MTs Kelas 9 


V 




















































Kegiatanmuj }- 


A 


Carilah informasi dari berbagai sumber untuk menemukan istilah- 
istilah lain yang berhubungan dengan Internet dan pengertiannya. 
Tukarkan hasil kerjamu dengan temanmu yang lain, kemudian 
tuliskan istilah yang belum ada di hasil kerjamu untuk menambah 
perbendaharaan istilah. 


Tahukah Kamu 


D 


Mengukur Kecepatan Akses Internet 

Pada dasarnya kecepatan akses dari Internet yang kita peroleh 
besarnya tergantung dari jenis ISP ( Internet Service Provider) yang 
kita gunakan. Saat ini di Indonesia pada khususnya sudah banyak 
sekali instansi atau badan atau perusahaan yang bertindak sebagai 
ISP. Diantaranya adalah Speedy, Telkomnet instant, Indosat 
Broadband, fastnet, dan masih banyak lagi. 


Latihan j - 

1. Apa yang dimaksud dengan Internet? 

2. Apa yang dimaksud dengan Internet? 

3. Apa perbedaan antara Internet dengan Intranet? 

4. Jelaskan pengertian world wide web\ 

5. Jelaskan istilah-istilah berikut ini: 

a. web d. protokol 

b. browser e. search engine 

c. HTML 

V_ 




1. Internet adalah singkatan dari Interconnection Network yang 
secara harfia berarti hubungan antarjaringan komputer 
(network). 

2. Intranet adalah sebuah kumpulan jaringan komputer lokal yang 
menggunakan perangkat lunak Internet dan protokol TCP/IP 
atau HTTP. 

3. Untuk mendapatkan akses Internet, sebuah komputer harus 
menggunakan jasa perusahaan penyedia layanan Internet 
atau Internet Service Provider (ISP). 

4. Web adalah sekumpulan komputer yang terhubung melalui 
kabel atau tanpa kabel. 

5. Keunggulan Internet adalah jangkauannya bersifat umum, 
aksesnya tidak terbatas oleh waktu, lebih efektif dan efisien 
dan komunikasi menjadi lebih interaktif. 

6. Kelemahan Internet adalah adanya penyebaran virus 
komputer, akses melambat jika banyak penggunanya, dan 
penggunaan yang terlalu lama akan menghabiskan biaya yang 
besar. 

7. Satuan kecepatan akses Internet disebut kbps (kilobits per 
second) atau mbps (megabits per second). 

8. Kecepatan akses Internet dengan dial up connection dapat 
mencapai 56 kbps, sedangkan dengan WAP (Wireless 
Application Protocol) dapat mencapai 9,6 kbps. 

V___ J 


Refleksi 


Kamu telah mempelajari dasar-dasar Internet. Manfaat apa yang 
kamu dapatkan dengan mempelajari materi tersebut? Apakah kamu 
dapat menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari? Coba ambil 
salah satu materi untuk diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. 



Soal-Soal Evaluasi 


A. 

1 . 


Pilihlah salah satu jawaban yang paling tepat. 


Sekumpulan komputer individu yang dihubung-hubungkan dengan 
menggunakan protokol Transmission Control Protocolllnternet 
Protocol (TCP/IP) disebut.... 


a. Internet 

b. Intranet 

c. jaringan komputer 

d. personal computer 


Kegiatanmu, tugas 
praktik untuk siswa. 


Tahukah Kamu, 

wawasan tambahan 
untuk siswa yang 
berkaitan dengan 
materi yang dipelajari. 


Latihan, soal untuk 
mengasah kemampuan 
kognitif siswa. 


Kilasan Materi, 

rangkuman dari materi 
yang telah dipelajari 
pada bab tersebut. 


Refleks , umpan balik 
dari materi yang telah 
dipelajari, berupa 
manfaat dari materi 
tersebut. 


Soal-Soal Evaluasi, 

pertanyaan untuk 
mengukur pemahaman 
siswa setelah 
mempelajari materi 
tersebut. 


VI 


Satelit TIK untuk SMP/MTs Kelas 9 














































D'mndu h dW\ BSE. Mtfk oni.oom 



Kata Sambutan. iii 

Kata Pengantar. iv 

Bagaimana menggunakan buku ini . v 

Daftar Isi . vii 

Bab 1 Dasar-Dasar Internet 

A. Pengertian Internet dan Intranet . 3 

B. Sejarah Perkembaangan Internet . 9 

C. Istilah-lstilah dalam Internet . 10 

D. Keunggulan dan Kelemahan Internet. 15 

E. Ukuran Kecepatan Akses Internet. 17 

Soal-Soal Evaluasi. 26 

Bab 2 Perangkat Jaringandan Koneksi Internet 

A. Jaringan Komputer. 33 

B. Perangkat Keras Jaringan berdasarkan Jenis 

Hubungannya. 36 

C. Pengaturan Koneksi Komputer ke Internet . 44 

D. Sambungan Internet dengan Dial Up . 51 

Soal-Soal Evaluasi. 61 

Uji Kompetensi Semester 1 . 67 

Bab 3 Akses Internet 

A. Perangkat Lunak untuk Mengakses Internet. 75 

B. Mengakses Halaman Web . 78 

C. Mengenal Mesin Pencari (Search Engine) . 81 

D. Layanan Internet . 85 

Soal-Soal Evaluasi. 93 


Satelit TIK untuk SMP/MTs Kelas 9 


VII 
































Bab 4 Menjelajahi Internet 

A. Memperlancar Browsing . 101 

B. Menyimpan Halaman Web. 109 

C. Menggunakan Search Engine Google . Ill 

D. Menggunakan Fasilitas E-mail . 114 

Soal-Soal Evaluasi. 125 

Bab 5 Program Presentasi Microsoft PowerPoint 2003 
(Pengayaan) 

A. Mengenal Microsoft PowerPoint 2003 . 131 

B. Membuat Slide Presentasi . 134 

Soal-Soal Evaluasi. 148 

Uji Kompetensi Semester 2 . 153 

Glosarium. 159 

Indeks . 164 

Daftar Pustaka . 166 

Kunci Jawaban . 167 

Lampiran. 169 


VIII 


Satelit TIK untuk SMP/MTs Kelas 9 

























Dasar-Dasar 

Internet 



Gambarl.1 Menggunakan Internet 


Internet merupakan hasil perkembangan teknologi informasi dan komunikasi 
yang sangat berguna bagi kehidupan manusia. Internet banyak digunakan 
oleh manusia dalam berbagai aktivitasnya, seperti untuk mencari informasi, 
berkomunikasi, hiburan, dan aktivitas lainnya. Internet memudahkan manusia 
untuk melakukan berbagai aktivitas tanpa terbatas oleh tempat dan waktu. Apa 
yang dimaksud dengan Internet? Apa yang dimaksud dengan Intranet? Apa saja 
keunggulan dan kelemahan dari Internet? Bagaimanakah ukuran kecepatan 
akses Internet? Ayo temukan jawaban dari pertanyaan-pertanyaan tersebut 
dengan mempelajari bab ini. 

Setelah mempelajari bab ini, diharapkan kamu dapat memahami dasar- 
dasar penggunaan Internet, menjelaskan pengertian dasar Internet/Intranet, 
menyebutkan fasilitas-fasilitas yang ada pada Internet, menyebutkan keunggulan 
dan kelemahan dari Internet, dan mengenal ukuran kecepatan akses Internet. 










Peta Konsep 


Dasar-Dasar 

Internet 


—-—--> 

definis 


sejarah 


—-► 

istilah 


keunggulan 


--—---> 

kecepatan 

akses 


Pengertian Internet 
dan Intranet 


Sejarah 

perkembangan Internet 


Istilah dalam 
Internet 


Keunggulan dan 
kelemahan Internet 


Ukuran kecepatan 
akses Internet 


mempengaruhi 


Kata Kunci_ 

Internet, Intranet, akses, protokol, dial up, world wide web, online, milis, 
chatting, FTP, teleconference, web site, HTML, bandwidth 

































Sumber: yahoo.co.id 


A. Pengertian Internet dan Intranet 

Apa yang dimaksud dengan Internet dan Intranet? Apa perbedaan-nya? 
Ayo cermati uraian berikut ini agar kamu memahaminya. 


1. Internet 


Internet merupakan ‘dunia baru’ yang penuh pesona. Sejak diciptakan 
pada 1970-an, Internet terus memikat untuk dieksplorasi, digali, serta 
dikembangkan oleh para ahli dan pemerhati teknologi. Selain sangat terkenal 
di berbagai kalangan, Internet mudah digunakan siapapun, bahkan mereka 
yang hanya memiliki pengetahuan relatif minim. Internet dapat pula menjadi 
ajang untuk bergaul yang murah, tempat mencari informasi tentang dunia 
hiburan, pendidikan, dan lowongan kerja yang terkini karena para penyaji 
informasi memiliki kepentingan untuk selalu memperbaharui informasi yang 
disajikannya di Internet. 




Jadlkirii Yahoo! Indoneila 

lulfiman iilama Anda! 






Q 




I ►(#! 

T 1 3 ■*. P - fi.-H I.X 

J 'IUI P-JOi t li-V.fr. . 

- flirt * 

-■ tr-bnpA Tw^jklfi Thdtl 

i f'tfPJWh ffcAit*. fi.'l TtMHfe fi HI. 

• \JS nx/r r. LA'i HlAljU 

■ Pi "r *r. VN SD 1 " £$1? 

■ I rftm-.iXp p -Li if. 


QffelibrAdb 


k .*- tlMtil IWHIAMI rj .. j. 'Jyf W C-iH -U.«f-r 




AnbirCIl 


O' if 





Ml -^FU-AtllT 

■ LK-P Pffnwmitift FmtPl 0*1 

’ frit 'M.'-iV-J.'jd. i XBW1B if -Jmrt • - M ii? ■ 

■ WMS i-vLN -rp 

-flu** N*i«htlBUn Bfc.'iitl.pi Tl*B*U-C*fb 

■ » ' s r T 4 taujH tfrf 1 Irtjr 1 


n m fi 4 

H+'l d< "fl V 1 in^ltrbi i (. 

| FhMHt' ||| Q« ^ ■fTVT>31 

I Spdri 


I 


I 


fTl 

Lta'if. 

f+rt P+i*» 



Dl d JMK hHVrl Pb## Vdta-F-I 

jBfjULjuni 

■ LrfJfcJii YAW H-hii* P.-KH hub 

L'vriw Hf<n >r. k.VwrtaiJ -.ana 




'Hm 



UHj-P^ Jli IFfeU#- 3VB Uf4A 
limAA-HTUth ■■■'! k A!hi 

1 Hjp 

Ihfci pres wfcA Mriirmj 

iirf. p-jrfl n*i^^ ruin 


O-UJiU 

filhHimi-i 


Gambar 1.2 Informasi yang ada di Internet 


Bab 1 | Dasar-Dasar Internet 


3 




































Internet adalah singkatan dari Interconnection Network yang secara 
harfiah berarti hubungan antarjaringan komputer (network). Sedangkan, 
nefwor/csendiri diartikan sebagai suatu sistem komunikasi data antarkomputer. 
Contoh jaringan komputer yang paling sering ditemukan adalah LAN ( Local 
Area Network). LAN menghubungkan komputer-komputeryang berada dalam 
suatu areal atau lokasi tertentu, seperti kantor, sekolah, perusahaan, warnet, 
dan Iain-lain. 

Gambaran sederhana dari Internet adalah beberapa komputer 
dihubungkan satu sama lain sehingga membentuk jaringan komputer 
(network). Kemudian, sejumlah network (jaringan komputer) digabung dan 
dihubung-hubungkan lagi sehingga jadilah Internet. Jadi, pengertian Internet 
secara umum (menurut bahasa) adalah kumpulan dari jaringan komputer 
yang terhubung dan bekerja sebagai suatu sistem. Sedangkan, pengertian 
Internet secara khusus adalah suatu jaringan komputer terbesar di dunia 
karena menghubungkan seluruh jaringan komputer yang ada di dunia ini. 
Untuk ringkasnya, Internet adalah jaringan komputer global, sedangkan 
jaringan komputer lokal (LAN) dinamakan Intranet. 

Internet berasal dari impian J.C.R. Licklider (1915-1990) seorang 
psikolog di Massachusetts Institute of Technology. Impiannya itu tentang 
sebuah Galactic Networks di awal tahun 1960-an yang kemudian dapat 
terwujud setelah ia bekerja di Advanced Research Project Agency (ARPA) di 
Pentagon. Kemudian, Internet dikembangkan dalam suatu penelitian militer 
Amerika Serikat yang disebut Advanced Research Project Agency Network 
(ARPANet). ARPANet menghubungkan pusat penelitian Departemen 
Pertahanan dengan pusat-pusat penelitian yang ada di universitas-universitas 
di Amerika Serikat. Tujuannya adalah menghadapi kemungkinan terjadinya 
serangan nuklir karena sifat jaringan Internet tidak mudah dilumpuhkan 
hanya dengan merusak satu titik pusat layanan. Apabila satu titik diserang, 
maka sistem jaringan tetap dapat berfungsi. Internet memiliki protokol dan 
sistem pencari rute-rute alternatif untuk mengalirkan data dan informasi. 

Untukmendapatkanakses Internet, sebuah komputerharusmenggunakan 
jasa perusahaan penyedia layanan Internet atau Internet Service Provider 
(ISP). Dengan jasa perusahaan ISP ini, kamu akan mendapatkan jalur 
Internet (online) setelah menghubungkan komputermu dengan komputer 
servernya. Hubungan (koneksi) antara komputer pengguna dengan komputer 
server perusahaan ISP tersebut biasanya dilakukan lewat jaringan telepon 
(dial up) dengan menggunakan peralatan modem. Melalui komputer server 
yang dimiliki oleh ISP itu, kamu dapat terhubung dengan jaringan komputer 
sedunia (Internet). 

Internet merupakan sebuah kumpulan global (mendunia) ribuan 
jaringan komputer dan jutaan komputer pribadi yang dikelola secara 
bebas. Internet telah memungkinkan komunikasi antarkomputer dengan 


4 


Satelit TIK untuk SMP/MTs Kelas 9 










Sumber: Image.google.co.id 


menggunakan TCP (Transmission Control Protocol) atau IP (Internet 
Protocol) disingkat (TCP/IP) yang didukung media komunikasi, seperti 
satelit dan paket radio. Jadi, jarak jangkauannya tidak terbatas. 

Internet dapat menghubungkan komputer dan jaringan komputer yang 
berada di ratusan negara dan departemen atau instansi, baik swasta maupun 
pemerintah. Melalui Internet, siapa pun dapat leluasa mengakses berbagai 
macam informasi dan berbagai tempat. Informasi yang dapat diakses dapat 
berupa teks, grafik, suara, maupun video. Siapa pun yang terhubung ke 
dalam jaringan dapat memperoleh atau memberikan informasi karena Internet 
menyediakan fasilitas-fasilitas yang memungkinkan setiap pengakses untuk 
berbagi informasi. 

Jaringan Internet dapat pula berfungsi sebagai media konferensi. 
Sejumlah orang dapat melakukan diskusi dan komunikasi tanpa harus 
bertatap muka secara langsung satu dengan yang lainnya, tetapi hanya 
melalui layar komputer pribadi masing-masing. 





* MTVWubCIwI 


JwbtfH Setting bwtfi 


k J^ryi r. 


T<!iT 


Cflfstarts 


Tfi Gall nJAmLKMi 

S> 


I*** ' i.Tvrr,! 


1ft* 4AvpiMii # | 


dAv.ds-or iAv a- :*- 1 :'i£> 


ft in^ji npuyvn I UP» 




b MullrPwty 


CHAT 




Gambar 1.3 Berkomunikasi melalui Internet 

Internet bukan lagi menjadi istilah yang asing bagi sebagian besar orang 
yang bekerja di dunia komputer. Bahkan, bagi orang awam sekalipun, kata- 
kata world wide web (www) sudah menjadi bahasa keseharian mereka. Situs- 
situs web menampilkan informasi apapun yang ada di segala penjuru dunia 


Bab 1 | Dasar-Dasar Internet 


5 



















Su mber: ditjenbun.deptan. go.id 


ini, tidak peduli seberapapun jauhnya. Informasi sains dan teknologi, berita 
perang, hasil pertandingan olahraga, sampai informasi yang sifatnya pribadi 
sekalipun sangat mudah didapatkan di web. 

Web adalah sekumpulan komputer yang terhubung melalui kabel 
maupun tanpa kabel. Di antara komputer dapat berinteraksi sehingga data 
yang terdapat di komputer lain dapat diakses oleh komputermu. Sebaliknya, 
data yang ditampilkan di komputermu dapat diakses oleh komputer lain. 
Kemampuan akses ini tidak terbatas pada jarak sehingga data di seluruh 
dunia dapat saling dipertukarkan atau saling diakses. Keadaan ini yang 
memunculkan istilah world wide (mendunia) sehingga world wide web (www) 
artinya jaringan yang mendunia. 



Gambar 1.4 Salah satu web yang ada di Internet 

Bukannya tidak beralasan apabila manusia saat ini memilih web sebagai 
media penyampaian informasi. Dengan web, seseorang bisa mendapatkan 
informasi mengenai pendidikan, iklan, dan sebagainya. Web juga menjadi 
sarana komunikasi yang digemari karena sifatnya mendunia (world wide) dan 
menjadi ajang tukar pendapat bagi penggunanya. 


6 


Satelit TIK untuk SMP/MTs Kelas 9 


































Sumber: www.bcc.or.id 


Karena hal-hal tersebut, maka perkembangan web menjadi sangat 
cepat. Saat ini, web tidak sekedar menampilkan informasi saja, namun 
fungsi web makin meluas. Web mulai digunakan untuk aplikasi yang banyak 
membutuhkan interaksi dari pengguna. Bahkan, belakangan ini muncul istilah 
e-learning, e-commerce, e-goverment, virtual university, dan sebagainya, 
yang semuanya menggambarkan pemanfaatan teknologi informasi, termasuk 
web sebagai media penyampaian dan pengambilan informasi. 


■t* ‘g . m (Ji-Vi I-JM . ].VHi 

■ 

A***— 



*1 


— 1 - i 








1> Pis 




Briiidiuirj Cyl»!r Community 



n . Lir^r piln H 


hOi | ih 


MpJlU 111 .laCil.il 

A F'.I-: Hl.J 5Sin 

I 

El.KTkl.1 Skufl 

| 


El-E cm a 111 ii r | r mIi il’i-l i i i I--PL-, .| i 

dark 1 1 ifcm.U Rind ■ IVtdncifry. M Jin 20W. 03:59 


Js-iE'-qnn [iv|.i|.ifH'i 

\ m IjUStTfCK 
t’ knmpitLn-r drtii 

Cari jpAiJ-e r*|L,. 


E learning 

.rianmwJJtWItafT yany 

jfrtjitf/uji.rikiin' iijriifw edtfJflJGfiilErfaAim h-ii ini kbrtipuipr’t 

.3 i‘i-,1 :f.i I JI> , |J‘|,|TJ P , .r PTdiA' rf.l7.im ftv’JI/h - Tl.i Tj i'l.rJi.l ^.'IhSif' tt 

ajar i^i i"’ri i'J'j rj-0 j^nitf/pl^Ar efd0p«i^An]) <> " 
lap! an slli dr ft nisi babas dari say a. Venn t.ijj jj'ida ]hui 

tm|ub rHinli'rji'nLilik.MLiivJj F |jmiiuiw| ,iZ,iai | T]inc| 

fcwlalnm p engirt inn and-i s^ndirl ft 

Sdl.ib'i 

Rtal 


'lisriiil F-E imi m ii■ i | liL tS IH.iihr 1 u ihij 

■ton H4m.it Ito.i] Wednesday, JO juii* 1 2M t 0‘j \2 


4bnflii iJ^t<j<nip iii 
tuLm^aji ii |fflttFri(py 

If JlELlJll II l| Cyfal'E 

V amino ti lly 

Htbni^n Ini Jidilili 
pi»iI"I yaitgatan 
iJLbk^aiij.'fj ikj^.rii untuk 
raiedw ^|j*anrtn«j dl 

ling tcumn wan 

Eliuiduritl. 

L 1 rU.ii k I -i lup f■■-■si.i nu, 
kii-i nh*riiiiiik.i 

NIUll' -, l f|l'ril]ll'l,3| 11.161 
J.linK tfllltl ikilTTJrlB 

mate ri- maAe rl d Isi ■putai 

NfcTi'f PtrE. Aiiilr4jjipEi B P 

dan Tvkttotegi 

Informuril Unuim 
VCfcOUF d£3pal IlHlIKjliniEJ 


#i a ^ 









** * iBW i m 


«. fris 1 

Up 

* ■ 


flMd-r. \ 

ihr >i_L m 



Gambar 1.5 Contoh web e-learning 


2. Intranet 

Intranet adalah sebuah kumpulan jaringan komputer lokal yang 
menggunakan perangkat lunak Internet dan protokol TCP/IP atau HTTP Oleh 
karena itu, sebuah jaringan Intranet memiliki semua fasilitas yang dimiliki oleh 
Internet seperti e-mail, File Transfer Protocol (FTP), dan lain sebagainya. 
Jaringan Intranet merupakan jaringan Internet yang hanya dimiliki oleh 
kelompok atau perusahaan tertentu dan tidak dapat diakses oleh orang lain. 
Tetapi, Intranet juga dapat terkoneksi ke Internet sehingga memungkinkan 
pertukaran informasi dan data dengan jaringan Intranet lainnya ( Internet 
working) melalui backbone Internet. 


Bab 1 | Dasar-Dasar Internet 


7 




























































Intranet sangat mudah diterapkan, dipelajari, dikembangkan, dan 
dikonfigurasi ulang. Salah satu hal yang terpenting dalam Intranet adalah 
keamanan jaringan ( network security). Isu ini sangat sensitif karena jaringan 
telekomunikasi komersial yang dipakai bersifat umum ( public service 
communication network) sehingga rentan penyusupan dan penyadapan 
jaringan serta pembajakan data. Sejumlah teknologi keamanan canggih 
terus dikembangkan, seperti firewall dan enkripsi sehingga menjadi kelebihan 
tersendiri ketika diterapkan dalam Intranet. 

Intranet mulai didengung-dengungkan pada pertengahan 1995 oleh 
beberapa penjual produk jaringan yang mengacu pada kebutuhan informasi 
dalam bentuk web di dalam perusahaan. Intranet merupakan jaringan 
komputer dalam perusahaan yang menggunakan komunikasi data standar 
seperti dalam Internet. Artinya, semua fasilitas Internet dapat digunakan 
untuk kebutuhan dalam suatu organisasi atau komunitas. 

Dalam perkembangannya, VPN (Virtual Private Network) diciptakan 
untuk membangun sebuah Intranet dengan jangkauan yang luas melalui 
jaringan Internet. Intranet sudah menjadi komponen penting dalam suatu 
perusahaan dewasa ini. Intranet dalam perusahaan akan berkembang sesuai 
dengan perkembangan perusahaan tersebut. Dengan kata lain, semakin 
besar suatu perusahaan, maka Intranet yang diperlukan juga semakin besar. 
Permasalahan ini akan semakin kompleks apabila perusahaan tersebut 
mempunyai banyak kantor cabang yang tersebar di berbagai kota dengan 
jarak yang jauh. Sedangkan, di lain pihak seluruh kantor tersebut memerlukan 
suatu metode untuk selalu berhubungan, misalnya untuk transfer dan 
sinkronisasi data. 

Ada beberapa alasan mengapa suatu organisasi menggunakan Intranet, 
di antaranya adalah sebagai berikut: 

1) Memungkinkan keterpaduan yang mudah antara e-mail internal dan 
eksternal. 

2) Memungkinkan dipergunakannya perangkat lunak yang mudah, 
berkemampuan cukup, serta terjangkau biayanya maupun teknologi 
penyimpanan, pencarian kembali, mengkomunikasikan, dan mengolah 
sumber-sumber informasi organisasi. 

3) Memungkinkan kemudahan dalam akses pada berbagai sumber yang 
menarik dari internet, khususnya materi yang dipublikasikan pada World 
Wide Web. 

Penggunaan Intranet dapat mendatangkan beberapa keuntungan, di 
antaranya: 

1) Produktivitas kerja. Adanya Intranet dapat membantu pekerja dalam 
suatu organisasi untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan mereka 
untuk menunjang peran dan tanggung jawabnya masing-masing. 


8 


Satelit TIK untuk SMP/MTs Kelas 9 










2) Pemanfaatan waktu. Melalui Intranet, pegawai organisasi dapat 
memperoleh akses informasi kapanpun sehingga terjadi efisiensi waktu. 
Organisasi juga dapat memberikan informasi setiap saat secara aktual. 

3) Komunikasi. Adanya Intranet dapat memudahkan komunikasi 
antarbagian dari suatu organisasi, baik secara horizontal atau vertikal. 

4) Operasi dan manajemen. Intranet dapat digunakan untuk mendukung 
operasi dan keputusan dalam bisnis, baik secara internal maupun 
antarorganisasi. 

5) Kerangka perubahan budaya kerja. Melalui Intranet, pegawai- 
pegawai organisasi dapat terhubung dan bekerja sama dalam dunia 
maya sehingga memungkinkan munculnya pemikiran atau ide untuk 
pengembangan organisasi. 


B. Sejarah Perkembangan Internet 

Internet yang dikenal pada saat ini merupakan pengembangan dari 
sebuah jaringan yang disebut ARPANet ( Advanced Research Projects 
Agency). ARPANet dikembangkan oleh Departemen Pertahanan Amerika 
Serikat sejak 1969. Pada awal 1980-an, ARPANet terpecah menjadi dua 
jaringan, yaitu ARPANet dan MILNet (jaringan militer rahasia), akan tetapi 
keduanya masih mempunyai hubungan sehingga komunikasi antarjaringan 
tetap dapat dilakukan. 

Pada mulanya, jaringan ini disebut DARPA Internet, tetapi kemudian 
disebutsebagai Internetsaja. Di awal penggunaannya, akses Internethanya 
terbatas untuk kalangan militer, Departemen Pertahanan, dan Perguruan 
Tinggi. Namun, setelah dibukanya layanan USENet dan BITNet, Internet 
dapat diakses melalui sarana komputer pribadi. Selanjutnya, protokol 
TCP/IP diperkenalkan pada 1982, dan disusul dengan penggunaan sistem 
DNS ( Domain Name Service) pada 1984. 

Pada 1990, Internet mengalami perkembangan yang sangat pesat. 
Pada masa ini, World Wide Web mulai dikembangkan oleh CERN (Swiss). 
Barulah pada 1992 muncul World Wide Web pertama dengan nama Viola 
yang diluncurkan oleh Pei Wei. Berikutnya, InterNIC didirikan pada 1993 
untuk menjalankan layanan pendaftaran domain. 

Penggunaan Internet secara komersial dimulai pada 1994 yang dipelopori 
oleh perusahaan Pizza Hut, dan Internet Banking pertama kali diaplikasikan 
oleh First Virtual. Pada masa ini, masyarakat di Indonesia mulai menikmati 
penggunaan Internet secara komersial. Setahun kemudian, CompuServe, 
America Online, dan Prodigy mulai memberikan layanan akses ke Internet 
bagi masyarakat umum. 


Bab 1 | Dasar-Dasar Internet 


9 










C. Istilah-lstilah dalam Internet 

Beberapa istilah yang berhubungan dengan Internet dan penggunaanya 
akan dijelaskan berikut ini untuk membantu pengguna Internet dalam 
memahami dunia Internet. 

1) Web 

Web, berarti jaringan yang dapat menampilkan data-data dan informasi 
lain melalui Internet. Web merupakan bagian dari protokol bahasa http yang 
paling populer. 

2) WWW (world wide web) 

WWW merupakan kumpulan penyedia web untuk dipakai secara massal 
di seluruh dunia. Di dalam WWW, semua dokumen, menu, indeks, dan Iain- 
lain ditampilkan kepada para pengguna Internet sebagai objek dalam format 
HTML yang dapat dilihat dengan menggunakan Web Browser. 

3) Web Site 

Web site merupakan sebuah alamat di WWW yang menyediakan informasi 
tertentu. Contohnya: www.vahoo.com . www.aooale.com . dan www.detik.com . 



Gambar 1.6 Web site 


10 


Satelit TIK untuk SMP/MTs Kelas 9 









































Sumber: depdiknas.go.id Sumber: depdiknas.go.id 


4) Web Page 

Web page merupakan bagian dari web site yang merupakan lembaran- 
lembaran halaman sebuah web site. 



Gambar 1.7 Web page 


5) Homepage 

Homepageadalah halaman muka sebuah website, berisi//n/c-//n/ckehalaman 
yang lain dalam web site yang sama atau web site lainnya. Jika dianalogikan, 
homepage sama dengan daftar isi sebuah buku yang memuat outline buku. 



Gambar 1.8 Homepage 



Bab 1 I Dasar-Dasar Internet 



















































Sumber: Image.google.co.id 


6) Browser 

Browser adalah aplikasi di Internet 
yang dipakai untuk menjelajah dunia 
Internet. Contohnya: Internet Explorer, 
Mozilla Firefox, Netscape Navigator, dan 
sebagainya. 



Gambar 1.9 Logo browser 


7) Download 

Download adalah pengambilan data atau informasi dari sebuah web site 
untuk ditampilkan atau disimpan di komputer pengguna. 

8) Upload 

Upload merupakan pengiriman data dan informasi dari komputer pengguna 
ke suatu web site. 


9) E-mail 

E-mail adalah surat elektronik yang dapat dikirim dan diterima melalui 
Internet. 


u 11 i : ■ ■ — 


ft a hrVf«f Ijhltui-l-lla.' -I 


ti| jttiiL It Mr lu n,ir !■ 


■ ilia a s Ij ■ fr d a r 4j 


Gj'-I iJ 


* 3 ■■ 


. rj, ri sen 


L ' U Lm I HL 


Ij ^ pljinfc 

| o 

[nr 


r- 


, i . i -i-. U . 


n.^ r ~ i 


i _ i 


^"-II flu Hd*. y WH An** kitjyul. 




■ >.■• ■ _-[>■ HI l ift IdJE - _i_* ) V| T a - i Jk 

Mlfi (<r : hi'' 4a'Oi iidfu 


\ k 


j.y tlHi ■-* u- iM*iP Brivi f i Lmdd 


.im ni !? 


- ' ' 1 ■■■ - 1 ‘<■' ' ' ' ■ - ‘ 

* '■'■I ■| > f ■ .V I —i t| 1 mi in bJ VJ . kbu, Mr _ 

■ 1IXLF HP 1“ P '■ ip EH -H ■ rS#H pap i -*■ rf n W 

+ k |P|k da a 


111 i 


i <jl m r 


J u-f j-kita-WiiiWy - a kiiiH* k' rl/jri 1 .'k 


PPdH 

kU bkr>- .■ -I UU 


Mi* 


► ’ WI ISF^lC-nii "I 


' Hpu 


< * ■ <■ 1 

|Pp*£k IwMrii f kJ J I — - -A«- I r ' fir" *>*' 



Gambar 1.10 E-mail 


12 


Satelit TIK untuk SMP/MTs Kelas 9 


Sumber: Simkesugm07.wordpress.com 


































Sumber: Image.google.co.id 


10) URL ( Universal Resource Locator) 

URL adalah sistem penamaan alamat situs web. Oleh karena itu, URL 
sering pula dinamakan Internet address (alamat Internet). Setiap protokol 
bahasa mempunyai sistem penulisan alamat yang berbeda-beda. Alamat 
sebuah web site di Internet dapat dijelajah melalui URL. 

11) HTTP (Hyper Text Transfer Protocol) 

HTTP merupakan salah satu protokol bahasa yang digunakan untuk 
berkomunikasi antarserver komputer dalam Internet. Dapat pula dikatakan 
bahwa HTTP merupakan bagian dari URL yang mengidentifikasi lokasi web 
site. 

12) Hub 

Hub merupakan alat yang berfungsi sebagai pusat suatu jaringan. 
Koneksi jaringan didistribusikan melalui hub. 



Gambar 1.11 Hub untuk jaringan Internet 


— 


13) Client 

Client adalah komputer pengakses Internet, biasanya dipakai oleh 
pengguna. 

14) Server 

Server adalah komputer penyedia data dan informasi yang akan diakses 
oleh client. 

15) Modem ( Modulator Demodulator) 

Modem merupakan alat yang diperlukan oleh sebuah komputer untuk 
menghubungkan dengan komputer lain melalui jaringan Internet. Modem 


Bab 1 | Dasar-Dasar Internet 


13 












dapat mengubah data serial yang dimiliki oleh komputer menjadi sinyal audio 
yang dimiliki oleh kabel telepon, atau dari sinyal audio menjadi data serial. 

16) HTML (Hypertext Mark up Language) 

HTML merupakan standar format untuk dokumen hypertext. 

17) Hypertext 

Hypertext merupakan serangkaian kata pada dokumen html yang 
mempunyai hubungan (link) dengan dokumen html lain. 

18) Hyperlink 

Hyperlink ini merupakan fasilitas untuk mereferensikan atau 
menghubungkan sebuah kata, kalimat, simbol, gambar dengan alamat- 
alamat di Internet. Sebuah link teks biasanya ditandai dengan teks yang 
bergaris bawah dan berwarna biru, seperti Klik di sini. Namun, tanda utama 
dari sebuah link (link teks atau link gambar) adalah berubahnya kursor mouse 

menjadi tanda jika diletakkan di atas link tersebut. Jika sebuah link diklik, 
maka program browser akan membuka dokumen atau file yang ditunjuk oleh 
link tersebut. 

19) Protokol 

Protokol adalah sejumlah aturan yang menentukan bagaimana dua atau 
lebih komputer saling berkomunikasi. 

20) Alamat IP 

Alamat IP merupakan identitas komputer dalam jaringan yang 
terdiri dari empat bagian (mulai angka 1 sampai 255). Contohnya adalah 
101.09.45.015. 

21) ISP (Internet Service Provider) 

ISP merupakan perusahaan atau lembaga penyedia jasa layanan 
Internet, seperti Wasantara, Indosatnet, Telkomnet, dan sebagainya. 

22) Search Engine 

Search engine merupakan aplikasi pencari data, informasi, alamat web 
site lain melalui input kata kunci dan fitur lainnya 


14 


Satelit TIK untuk SMP/MTs Kelas 9 










Sumber: www.altavista.com 


l"*!p i.iri'Yyf.ata-v.i.'j- 


V 


■ '% '^Ak ■ * 





Irni^s NtWt 



A4»-*nwt, 


VtAHtKr * T^rU^d*“4f 'MtsS. Dt'-p nfJWJSlPto ^ 




Ji.ihfi P iiJfa 1 r j n.-LI.■ Im n sy Imrtlh.iF AntiMn ri.iv-,- trirg! ■Sire- f« 

C yTiK*Jl S i-ArvMH I' X-J^iWi 1 B».iJ vf ■- H-Vi JT* j'rii-Aify £'.r ' If- 

Gambar 1.12 Search engine 


23) Mailing List 

Mailing list merupakan suatu forum atau kelompok diskusi di Internet 
yang dapat saling bertukar informasi antarsesama anggota. 

24) Chatting 

Chatting adalah ngobrol di internet, baik melalui tulisan, suara, maupun 
video seperti berbicara bertatapan muka. 


tTegiata nmuj 

Carilah informasi dari berbagai sumber untuk menemukan istilah-istilah 
lain yang berhubungan dengan Internet dan pengertiannya. Tukarkan 
hasil kerjamu dengan temanmu yang lain, kemudian tuliskan istilah 
yang belum ada di hasil kerjamu untuk menambah perbendaharaan 
istilah. 



D. Keunggulan dan Kelemahan Internet 

Di masa sekarang ini, sudah banyak orang yang menggunakan 
Internet untuk berbagai keperluan. Penggunaan Internet memiliki beberapa 
keuntungan, di antaranya adalah: 

1) Proses komunikasi akan menjadi lebih lancar karena dapat saling 
bertukar pesan melalui e-mail atau teleconference yang digunakan 
sebagai sarana pertemuan atau rapat. 


Bab 1 | Dasar-Dasar Internet 


15 






























2) Adanya Internet lebih memudahkan untuk melindungi data karena kamu 
dapat menyimpan data di e-mail dengan aman, tanpa dapat diakses oleh 
orang lain jika tidak diketahui user id dan password e-mail yang kamu 
buat. 

3) Data yang didistribusikan melalui Internet akan lebih cepat 
terdistribusikan. 

Alasan yang mendasari orang-orang untuk menggunakan Internet adalah 
keunggulan-keunggulan yang dimilikinya, di samping ada juga kelemahan 
penggunaan Internet. Berikut ini adalah keunggulan dan kelemahan dari 
Internet. 

1. Keunggulan Internet 

Keunggulan-keunggulan yang dimiliki oleh Internet adalah sebagai 
berikut: 

a) Jangkauan Internet bersifat umum, artinya tidak mengenal tempat, waktu, 
dan jalur birokrasi. Setiap orang di seluruh dunia ini dapat mengakses 
Internet secara bebas untuk mencari dan menyebarkan informasi, 
membuat promosi produk barang dan jasa, atau berkomunikasi dengan 
rekannya. 

b) Akses Internet tidak dibatasi oleh waktu, artinya setiap waktu kamu dapat 
mengakses Internet karena Internet selalu online selama 24 jam dalam 
sehari. 

c) Efektivitas dan efisiensi Internet dalam menyelesaikan pekerjaan 
menjadi daya tarik orang-orang untuk menggunakan Internet. Internet 
dapat membantu mencari informasi yang dibutuhkan dengan cepat. 

d) Komunikasi melalui Internet dengan pengguna lain yang berada di tempat 
yang jauh menjadi lebih interaktif dan fleksibel. Fasilitas chatting dan 
teleconference memungkinkan pengguna Internet untuk berkomunikasi 
dengan tulisan dan berbicara sambil bertatap muka, seolah-olah lawan 
bicara berada di hadapannya. 

2. Kelemahan Internet 

Selain memiliki keunggulan, Internetjuga memiliki kelemahan. Beberapa 
kelemahan Internet adalah sebagai berikut: 

a) Adanya penyebaran virus komputer melalui Internet. Ancaman virus 
komputeryang disebarkan melalui Internet menjadi masalah yang serius 
bagi komputer pengguna. 

b) Banyaknya pengguna yang mengakses Internet dalam waktu bersamaan 
akan memperlambat akses Internet. 


16 


Satelit TIK untuk SMP/MTs Kelas 9 










E. Ukuran Kecepatan Akses Internet 

Dalam pemakaiannya, Internet memiliki kecepatan akses yang berbeda- 
beda, bergantung kepada provider atau saluran yang digunakan. Kecepatan 
akses Internet dapat diukur dari lebar pita ( bandwidth) yang merupakan ukuran 
dari besarnya kapasitas untuk pemindahan atau transfer data. Semakin besar 
bandwidth yang dimiliki, maka kecepatan aksesnya semakin besar. 



Contoh 


Membandingkan kecepatan akses Internet berdasarkan bandwidth 
yang dimiliki 


Misalnya, komputer A memiliki bandwidth 10 Mbps, sedangkan komputer 
B memiliki bandwidth 20 Mbps. Kedua komputer menggunakan 
provider yang sama. Ketika kamu akan menerima atau mengirim 
e-mail, asumsikan besarnya e-mail yang diterima atau dikirim adalah 4 
Kb, berarti secara teori, untuk bandwidth 10 Mbps (10.000 Kbps) dapat 
mengirim atau menerima 2.500 e-mail dalam 1 detik. Sedangkan, untuk 
bandwidth 20 Mb (20.000 Kbps) dapat mengirim atau menerima 5.000 
e-mail dalam 1 detik. Dengan demikian, makin banyak e-mail yang 
dapat dikirim atau diterima, maka arus transportasi data akan makin 
lancar. Artinya, kecepatan akses akan makin besar. 


Satuan kecepatan akses Internet adalah Kbps (kilobits per second) atau 
Mbps (megabits per second). 1 kilobits sama dengan 1.000 bits dan 1 megabits 
sama dengan 1.000.000 bits. Misalnya, kecepatan akses Internet suatu 
komputer adalah 56 Kbps. Artinya, komputer tersebut dapat mendownload 
data sebesar 56 Kb dalam waktu 1 detik. 

Pada kenyataannya, kecepatan akses Internet dipengaruhi oleh faktor- 
faktorlain. Faktoryang mempengaruhi kecepatan akses Internet di antaranya 
adalah: 

1) Kecepatan komputer pelanggan. Makin cepat kecepatan komputer 
pelanggan, maka makin cepat kecepatan akses Internet. 

2) Kepadatan lalu lintas Internet sepanjang rute yang dilalui. Makin padat 
lalu lintas Internet yang dilalui, maka makin lambat kecepatan akses 
yang diperoleh. 

3) Besar bandwidth yang disewa ISP ke Backbone Internet. Makin besar 
bandwidth yang dimiliki, maka makin besar kecepatan akses yang 
diterima. 


Bab 1 | Dasar-Dasar Internet 


17 






















4) Jumlah pengguna yang mengakses server secara bersamaan. Makin 
banyak pengguna yang mengakses server secara bersamaan, maka 
kecepatan akses makin menurun. 

5) Kemampuan dan kecepatan server dimana pelanggan mengakses. 
Makin cepat server tersebut, maka kecepatan akses makin besar. 

Berikut ini adalah kecepatan akses Internet berdasarkan saluran yang 
digunakannya. 

1. Kecepatan Akses Internet dengan Dial Up melalui Jalur PSTN 

Apakah di rumahmu sudah terpasang saluran telepon? Jika sudah dan 
kamu juga memiliki komputer, maka kamu dapat terkoneksi dengan Internet. 
Cara menghubungkan komputer ke Internet menggunakan kabel telepon 
biasa atau lebih sering disebut dengan dial up. Dial up melalui jalur PSTN 
(Public Switched Telephone Network) adalah cara menghubungkan komputer 
ke ISP ( Internet Service Provider) melalui jaringan telepon reguler (PSTN), 
contohnya adalah ’’Telkomnet Instan” dari ISP Telkom. 

Dial up merupakan cara mengakses Internet dengan menghubungkan 
komputer ke Internet melalui saluran telepon rumah. Untuk melakukan 
sambungan dial up membutuhkan alat bantu yang disebut modem. Pada 
umumnya, komputer yang digunakan untuk dial up merupakan komputer 
tunggal. Kecepatan akses Internet menggunakan dial up mencapai 56 kbps. 
Tetapi, jika akses dilakukan pada siang hari, kecepatannya akan berkurang 
karena saluran telepon sangat sibuk. 

2. Kecepatan Akses Internet dengan ADSL 

ADSL ( Asymetric Digital Subscriber Line) adalah suatu teknologi 
modem yang bekerja pada frekuensi antara 34 kHz sampai 1104 kHz. Inilah 
penyebab utama perbedaan kecepatan transfer data antara modem ADSL 
dengan modem konvensional (yang bekerja pada frekuensi di bawah 4 
kHz). Keuntungan ADSL adalah memberikan kemampuan akses Internet 
berkecepatan tinggi dan suara/fax secara simultan (di sisi pelanggan dengan 
menggunakan splitter untuk memisahkan saluran telepon dan saluran 
modem). 

Bandwidth maksimum yang didapat apabila kita menggunakan akses 
Internet menggunakan ADSL adalah: 

a. Untuk line rate 384 Kbps, bandwidth maksimum yang didapatkan 
mendekati 337 Kbps. 

b. Untuk line rate 384 Kbps, throughput rata-rata (kecepatan download) 
yang bisa didapatkan sekitar 40 Kbps. 

c. Untuk line rate 512 Kbps, bandwidth maksimum yang didapatkan 
mendekati 450 kbps. 


18 


Satelit TIK untuk SMP/MTs Kelas 9 










d. Untuk line rate 512 Kbps, throughput rata-rata (kecepatan download) 
yang bisa didapatkan sekitar 52 Kbps. 

3. Kecepatan Akses Internet dengan GPRS 

Kebutuhan industri akan komunikasi yang mobile menyebabkan GPRS 
menjadi salah satu teknologi komunikasi data yang banyak digunakan saat 
ini. GPRS adalah kepanjangan dari General Packet Radio Service, yaitu 
komunikasi data dan suara yang dilakukan dengan menggunakan gelombang 
radio. GPRS memiliki kemampuan untuk mengkomunikasikan data dan suara 
pada saat alat komunikasi bergerak (mobile). 

Sistem GPRS dapat digunakan untuk transfer data (dalam bentuk paket 
data) yang berkaitan dengan e-mail, data gambar (MMS), dan penelusuran 
(browsing) Internet. Layanan GPRS dipasang pada jenis ponsel tipe GSM 
dan IS-136, walaupun jaringan GPRS saat ini terpisah dari GSM. 

Dalam teorinya, GPRS menjanjikan kecepatan mulai dari 56 kbps 
sampai 115 kbps sehingga memungkinkan akses Internet, pengiriman data 
multimedia ke komputer atau notebook. 

4. Kecepatan Akses Internet dengan 3G 

3G (dibaca: triji) adalah singkatan dari third-generation technology. 
Istilah ini umumnya digunakan mengacu kepada perkembangan teknologi 
telepon nirkabel (wireless). 

3G sebagai sebuah solusi nirkabel yang memberikan kecepatan akses 
sebagai berikut: 

a. Sebesar 144 Kbps untuk kondisi bergerak cepat (mobile). 

b. Sebesar 384 Kbps untuk kondisi berjalan (pedestrian). 

c. Sebesar 2 Mbps untuk kondisi statik di suatu tempat. 

5. Kecepatan Akses Internet dengan WiFi 

Teknologi jaringan tanpa kabel yang dikenal dengan Wirelless Fidelity 
(WiFi) menggunakan frekuensi tinggi berada pada spektrum 2,4 GHz. WiFi 
(Wireless Fidelity) adalah koneksi tanpa kabel seperti handphone dengan 
mempergunakan teknologi radio sehingga pemakainya dapat mentransfer 
data dengan cepat dan aman. WiFi tidak hanya dapat digunakan untuk 
mengakses Internet, WiFi juga dapat digunakan untuk membuat jaringan 
tanpa kabel di perusahaan. Teknologi WiFi memberikan kebebasan kepada 
pemakainya untuk mengakses Internet atau mentransfer data dari ruang 
rapat, kamar hotel, kampus, dan cafe-cafe yang bertanda “WiFi Hot Spot”. 


Bab 1 | Dasar-Dasar Internet 


19 










6. Kecepatan Akses Internet dengan Wireless Broadband 

Wireless broadband memungkinkan akses internet broadband ke 
berbagai perangkat, termasuk handphone, komputer, notebook, dan PDA. 
Dari segi mobilitas, wireless broadband juga dinilai lebih efisien ketimbang 
WiFi yang sekarang menjadi standar Internet nirkabel. Jangkauan WiFi masih 
terbatas kira-kira sampai 100 meter, sementara wireless broadband diklaim 
dapat diakses sampai jarak 1 kilometer dari stasiun pemancarnya. 

Akses wireless broadband juga disebut masih bisa diterima di dalam 
kendaraan berkecepatan 60 kilometer per jam. Wireless broadband 
dikembangkan Samsung bersama dengan Electronics and Technology 
Research Institute (ETRI) dan telah mendapat sertifikat dari Wimax Forum. 
Teknologi ini mampu mengirim data dengan kecepatan hingga 50 Mbps. 
Kecepatan transfer data mampu mengungguli kecepatan transfer data 
berplatform HSDPA yang memiliki kemampuan mengirim data hingga 14 
Mbps. 

7. Kecepatan Akses Internet dengan LAN (Local Area Network) 

Salahsatucarauntukterhubungkelnternetadalahdenganmenghubungkan 
komputer ke jaringan komputer yang terhubung ke Internet. Cara ini banyak 
digunakan di perusahan, kampus-kampus, dan warnet (warung Internet). 
Sebuah komputer yang dijadikan server (komputer layanan) di hubungkan ke 
Internet. Komputer lain di jaringan tersebut kemudian dihubungkan ke server 
tersebut. Biasanya komputer yang berfungsi sebagai server dihubungkan 
dengan sebuah Internet Service Provider (ISP) melalui kabel telepon atau 
melalui antena. Sedangkan, untuk menghubungkan komputer ke komputer 
server dilakukan dengan menggunakan kartu LAN (LAN Card) dan kabel 
koaksial (UTP). Kebanyakan, LAN mempunyai kecepatan transfer data 10, 
100, atau 1000 Mbps. 

8. Kecepatan Akses Internet dengan TV Kabel 

Jaringan TV kabel untuk menghubungkan komputer ke Internet telah 
banyak digunakan. Televisi kabel dinilai cocok terutama untuk pengguna 
Internet dari kalangan keluarga (rumah tangga). Kelebihan mengakses 
Internet dengan menggunakan jaringan TV kabel dapat mengakses Internet 
setiap saat dan bebas dari gangguan telepon sibuk. 

Jaringan TV kabel ini dapat dipakai untuk koneksi ke Internet dengan 
kecepatan maksimum 27 Mbps downstream (kecepatan download ke 
pengguna) dan 2,5 Mbps upstream (kecepatan upload dari pengguna). Agar 
dapat menggunakan modem kabel, komputer harus dilengkapi dengan kartu 
ethernet ( ethernet card). 


20 


Satelit TIK untuk SMP/MTs Kelas 9 










K'fe qiatanmui J 



Carilah informasi dari berbagai sumber untuk menemukan kecepatan 
akses Internet berdasarkan saluran yang digunakan. Kemudian, 
diskusikan bersama temanmu, saluran mana yang memiliki kecepatan 
akses paling besar. 



Mengukur Kecepatan Akses Internet 


Pada dasarnya, kecepatan akses dari Internet yang kita peroleh 
besarnya tergantung dari jenis ISP (Internet Service Provider) yang kita 
gunakan. Saat ini di Indonesia pada khususnya sudah banyak sekali 
instansi atau badan atau perusahaan yang bertindak sebagai ISP. 
Di antaranya adalah Speedy, Telkomnet instant, Indosat Broadband, 
fastnet, dan masih banyak lagi. 

Masing-masingISPbiasanya sudah mengaturberapa besar kecepatan 
akses Internet yang diperoleh oleh masing-masing kostumernya. Ada 
beberapa cara yang dapat kamu gunakan untuk mengukur kecepatan 
akses Internet yang kita peroleh, yakni antara lain dengan mengunjungi 
situs-situs Internet yang menyediakan layanan untuk mengukur kecepatan 
akses Internet. Situs-situs yang dapat kamu gunakan untuk mengukur 
kecepatan akses Internet, antara lain seperti: www.speedtest.net . http:// 
www.siiiwae.net/speedtest/ . http://www.mvstarone.com/speedtest/meter. 
php . dan sebagainya. 



Contoh 


Mengukur kecepatan akses Internet menggunakan situs www. 
speedtest.net pada Sabtu, 27 Juni 2009 pukul 08.00 di daerah 
Jakarta 


1. Kunjungi situs: www.speedtest.net. 

2. Pilih server: Jakarta (Indonesia). 


Bab 1 | Dasar-Dasar Internet 


21 
















































Sumber: www.speedtest.net Sumber: www.speedtest.net 


1*11 n*i i Hrtrih>*Fh 5 FFi#id’fH Kwftirrrafa 


m lp fc- ■■*#- 

c ;■ 


M- ft* 



£> 




TEST NET 




lir. y < •" fmu -h 1-r Hji ■ Uuhl'A l r ifjii F ip* ^wuid 




Gambar 1.13 Memilih server 


Situs akan melakukan testing download secara otomatis. 



ftecom me nd i?ri Do will oad 

L**4i**- le t M Ui.' r>s:-i i H LLs^fc+3 mmt 



■ yiU jfinpyi" ff.— 4 

Gambar 1.14 Testing download 


22 


Satelit TIK untuk SMP/MTs Kelas 9 


!■ 






















































Sumber: www.speedtest.net Ol Sumber: www.speedtest.net 


4. Setelah itu, situs akan melakukan testing upload. 




Hipfcftirtm i. 1 hdrdl Diiyjnjrj.icf 

:'c^T-p Ti« ^11*.[MMliluin'uirr,tv. i= 

itkta 


■ i 


PI fehig 


Gambar 1.15 Testing upload 


*i V 

■ 3r ijTI : > E I !■* 

"¥* INK 1111 I 
ranlai B yl mrd 
wm f. mi w m w 





Situs akan menampilkan hasil tes. 




Gambar 1.16 Hasil tes kecepatan akses Internet 


6. Berdasarkan hasil tes, dapat disimpulkan bahwa: 

a. Kecepatan download pada saat itu adalah 0,18 Mbps atau 
180 Kbps. 

b. Kecepatan upload pada saat itu adalah 0,09 Mbps atau 90 
Kbps. 


Bab 1 | Dasar-Dasar Internet 


23 






















































[jatihan ) 





1. Apa yang dimaksud dengan Internet? 

2. Apa yang dimaksud dengan Intranet? 

3. Apa perbedaan antara Internet dengan Intranet? 

4. Jelaskan pengertian world wide web\ 

5. Jelaskan istilah-istilah berikut ini: 

a. web 

b. browser 

c. HTML 

d. protokol 

e. search engine 

f. HTTP 

g. URL 

h. Internet Service Provider 

i. IP adress 

j. hyperlink 

6. Bagaimanakah sejarah perkembangan Internet? Jelaskan secara 
singkat! 

7. Apa saja keunggulan yang dimiliki oleh Internet? 

8. Apa saja kelemahan yang dimiliki oleh Internet? 

9. Jelaskan pengertian satuan kecepatan akses Internet. Bagai¬ 
manakah cara mengukur kecepatan akses Internet? Faktor apa 
saja yang mempengaruhinya? 

10. Berikan contoh perbedaan kecepatan akses Internet berdasar-kan 
saluran yang digunakan! 

V_ __ J 



Kilasan Materi 



1. Internet adalah singkatan dari Interconnection Network yang secara 
harfiah berarti hubungan antarjaringan komputer network). 

2. Intranet adalah sebuah kumpulan jaringan komputer lokal yang 
menggunakan perangkat lunak Internet dan protokol TCP/IP atau 
HTTP. 


24 


Satelit TIK untuk SMP/MTs Kelas 9 
























3. Untuk mendapatkan akses Internet, sebuah komputer harus 
menggunakan jasa perusahaan penyedia layanan Internet atau 
Internet Service Provider (ISP). 

4. Web adalah sekumpulan komputer yang terhubung melalui kabel 
atau tanpa kabel. 

5. Keunggulan Internet adalah jangkauannya bersifat umum, 
aksesnya tidak terbatas oleh waktu, lebih efektif dan efisien, dan 
komunikasi menjadi lebih interaktif. 

6. Kelemahan Internet adalah adanya penyebaran virus komputer, 
akses melambat jika banyak penggunanya, dan penggunaan yang 
terlalu lama akan menghabiskan biaya yang besar. 

7. Satuan kecepatan akses Internet disebut kbps ( kilobits per 
second) atau mbps (megabits per second). 

8. Kecepatan akses Internet dengan dial up connection dapat 
mencapai 56 kbps, sedangkan dengan WAP (WirelessApplication 
Protocol) dapat mencapai 9,6 kbps. 

V___ J 


..o 

Kamu telah mempelajari dasar-dasar Internet. Manfaat apa yang kamu 
dapatkan dengan mempelajari materi tersebut? Apakah kamu dapat 
menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari? Coba ambil salah satu 
materi untuk diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. 



Bab 1 | Dasar-Dasar Internet 


25 















o 



Soal-Soal Evaluasi 


A. Pilihlah salah satu jawaban yang paling tepat. 

1. Internet sudah digunakan sejak .... 

a. 1960 

b. 1970 

c. 1980 

d. 1990 


2. Internet merupakan singkatan dari.... 

a. International Network 

b. Integration Network 

c. Internal Network 

d. Interconnection Network 


3. Pengertian Internet secara umum (menurut bahasa) adalah .... 

a. kumpulan jaringan komputer yang terhubung dan bekerja sebagai 
suatu sistem 

b. kumpulan jaringan komputer yang tidak saling terhubung, tetapi 
dapat bekerja sebagai suatu sistem 

c. kumpulan jaringan komputer dari seluruh dunia yang bekerja sebagai 
suatu sistem dalam jaringan 

d. suatu jaringan komputer terbesar di dunia karena menghubungkan 
seluruh jaringan komputer yang ada di dunia ini 


4. Berikut ini adalah penjelasan yang berhubungan dengan Intranet, 
kecuali .... 

a. kumpulan jaringan komputer lokal yang menggunakan perangkat 
lunak Internet dan protokol TCP/IP atau HTTP 

b. merupakan jaringan Internet yang hanya dimiliki oleh kelompok 
atau perusahaan tertentu dan tidak dapat diakses oleh orang lain 


26 


Satelit TIK untuk SMP/MTs Kelas 9 











c. tidak dapat terkoneksi ke Internet sehingga tidak dapat bertukar 
informasi dan data dengan jaringan Intranet lainnya 

d. memiliki semua fasilitas yang dimiliki oleh Internet 

5. Penggunaan sistem DNS ( Domain Name Service) pada Internet mulai 
dikembangkan pada .... 

a. 1982 

b. 1984 

c. 1992 

d. 1994 

6. Jaringan yang dapat menampilkan data-data dan informasi lain melalui 
Internet disebut.... 

a. world wide web 

b. web site 

c. web page 

d. web 

7. Pengertian dari download adalah .... 

a. pengiriman data dan informasi dari komputer pengguna ke suatu 
web site 

b. pengambilan data atau informasi dari sebuah web site untuk 
ditampilkan atau disimpan di komputer pengguna 

c. aplikasi di internet yang dipakai untuk menjelajah dunia Internet 

d. surat elektronik yang dapat dikirim dan diterima melalui Internet 

8. Suatu forum atau kelompok diskusi di Internet yang dapat saling bertukar 
informasi antarsesama anggota disebut.... 

a. mailing list 

b. chatting 

c. search engine 

d. Universal Resource Locator 


Bab 1 | Dasar-Dasar Internet 


27 



9. Berikut ini adalah keunggulan Internet, kecuali.... 

a. jangkauannya bersifat umum, tidak mengenal tempat, waktu, dan 
jalur birokrasi 

b. aksesnya tidak dibatasi oleh waktu karena selalu online selama 24 
jam dalam sehari 

c. adanya penyebaran virus komputer melalui Internet 

d. komunikasi dengan pengguna lain yang berada di tempat yang jauh 
menjadi lebih interaktif dan fleksibe 

10. Satuan kecepatan akses Internet adalah .... 

a. kilobits 

b. meter per second 

c. megabits per meter 

d. kilobits per second 

B. Jawablah pertanyaan berikut ini dengan benar dan singkat. 

1. Jelaskan pengertian Internet dan Intranet dengan kata-katamu sendiri! 

2. Perbedaan apa saja yang ada di antara intranet dan internet? Jelaskan! 

3. Bagaimanakah sejarah perkembangan Internet di dunia ini? 

4. Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi perkembangan Internet dari 
generasi ke generasi? 

5. Ceritakanlah apa yang kamu ketahui tentang istilah berikut ini. 

a. world wide web 

b. web site 

c. e-mail 

d. mailing list 

e. upload 

f. web page 

g. home page 

h. browsing 

i. ARPANet 

j. chatting 

28 Satelit TIK untuk SMP/MTs Kelas 9 










6. Apa saja keunggulan dan kelemahan Internet yang dapat kamu 
rasakan? 

7. Bagaimanakah cara mengukur kecepatan akses Internet? 

8. Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi kecepatan akses Internet? 

9. Tuliskan alamat situs yang menyediakan fasilitas untuk mengukur 
kecepatan akses internet! 

10. Tuliskan berbagai jenis kecepatan akses internet berdasarkan saluran 
yang digunakan! 

C. Tuliskan istilah yang berhubungan dengan Internet pada kotak-kotak 
berikut ini berdasarkan jawaban atas pertanyaan yang sesuai. 

Pertanyaan Mendatar 

1. Alat untuk menghubungkan antarkomputer melalui jaringan Internet 

2. Jaringan komputer global 

4. Jaringan 

7. Lembaga penyedia jasa layanan Internet 

8. Penyedia data dan informasi yang akan diakses oleh client 

Pertanyaan Menurun 

1. Forum atau kelompok diskusi di Internet 

3. Standar format untuk dokumen hypertext 

5. Protokol bahasa http yang paling populer 

6. Aplikasi untuk menjelajah dunia Internet 


Bab 1 | Dasar-Dasar Internet 


29 











30 


Satelit TIK untuk SMP/MTs Kelas 9 
























































Perangkat Jaringan 
dan Koneksi Internet 



Gambar2.1 Jaringan komputerdi laboratorium komputer 


Di sebuah laboratorium komputer terdapat beberapa buah komputer yang 
saling berhubungan satu sama lain membentuk suatu jaringan komputer. Jaringan 
komputer tersebut terhubung ke jaringan Internet. Untuk membuat koneksi ke 
Internet diperlukan perangkat keras tertentu. Apakah yang dimaksud dengan 
jaringan komputer? Bagaimanakah cara membuat koneksi komputer ke jaringan 
Internet? Perangkat keras apa saja yang diperlukan untuk membuat sambungan 
ke jaringan Internet? Ayotemukanjawaban dari pertanyaan-pertanyaan tersebut 
dengan mempelajari bab ini. 

Setelah mempelajari bab ini, diharapkan kamu dapat mendeskripsikan 
dasar-dasar sistem jaringan, mengidentifikasi perangkat keras yang digunakan 
dalam akses ke jaringan Internet, membuat pengaturan koneksi komputer ke 
Internet, dan melakukan berbagai cara untuk memperoleh sambungan Internet. 


















Peta Konsep 



Kata Kunci_ 

Jaringan komputer, Local Area Network, Metropolitan Area Network, 
Wide Area Network, Interconnection Network, repeater, bridge, router, 
gateway, leased line, wireless, VSAT 










































Sumber: Koleksi penerbit 


A. Jaringan Komputer 

Jaringan komputer adalah sekumpulan komputer individu ( personal 
computer) yang dihubung-hubungkan dengan menggunakan protokol 
Transmission Control Protocol!Internet Protocol (TCP/IP). Berdasarkan 
kriterianya, jaringan komputer dibagi menjadi empat kelompok, yaitu jaringan 
komputer lokal, jaringan komputer metropolitan, jaringan komputer skala luas, 
dan interjaringan. Berikut ini adalah penjelasan tentang kelompok jaringan 
tersebut. 

1. Jaringan Komputer Lokal (Local Area Network atau LAN) 

Local Area Network (LAN) merupakan jaringan milik pribadi di dalam 
sebuah gedung atau kampus yang berukuran sampai beberapa kilometer. 
Jarak yang dapat dijangkau oleh LAN kurang lebih 10 km. LAN sering 
digunakan untuk menghubungkan komputer-komputer pribadi dan workstation 
dalam kantor, sekolah, atau pabrik-pabrik untuk memakai resource secara 
bersama (misalnya, printer atau scanner) dan saling bertukar informasi. LAN 
dapat dibedakan dari jenis jaringan lainnya berdasarkan tiga karakteristik, 
yaitu ukuran, teknologi transmisi, dan topologinya. 



Gambar 2.2 Jaringan LAN 


Keuntungan dari jaringan LAN adalah sebagai berikut: 

a. Pertukaran file dapat ilakukan dengan mudah ( file sharin ). 

b. Pemakaian printer dapat dilakukan oleh semua client (printer sharing). 


Bab 2 | Perangkat Jaringan dan Koneksi Internet 


33 














c. File-file data dapat disimpan pada server sehingga data dapat diakses 
dari semua client menurut otorisasi sekuritas dari semua karyawan yang 
dapat dibuat berdasarkan struktur organisasi perusahaan sehingga 
keamanan data terjamin. 

d. File data yang keluar atau masuk dari dan ke server dapat dikontrol. 

e. Proses backup data menjadi lebih mudah dan cepat. 

f. Resiko kehilangan data oleh virus komputer menjadi sangat kecil 
sekali. 

g. Komunikasi antarkaryawan dapat dilakukan dengan menggunakan 
e-mail dan chat. 

2. Jaringan Komputer Metropolitan (Metropolitan Area Network 
atau MAN) 

Metropolitan Area Network (MAN) merupakan jaringan dengan area 
lebih luas dari LAN, dapat terdiri dari dua atau lebih LAN yang dihubungkan 
bersama-sama dalam batas-batas tertentu, misalnya dalam suatu kawasan 
metropolitan atau satu kota. Jarak maksimum yang dapat dijangkau oleh 
MAN adalah 80 km. MAN dapat mencakup kantor-kantor perusahaan yang 
berdekatan dan dapat dimanfaatkan untuk keperluan pribadi (swasta) atau 
umum. MAN biasanya mampu menunjang data dan suara, bahkan dapat 
berhubungan dengan jaringan televisi kabel. MAN hanya memiliki sebuah 
atau dua buah kabel dan tidak mempunyai elemen switching yang berfungsi 
untuk mengatur paket melalui beberapa output kabel. 

Keuntungan jaringan MAN adalah: 

a. Dapat berhubungan dengan jaringan televisi kabel. 

b. Jangkauan lebih luas dari LAN. 

c. Lebih irit kabel jaringan, karena tidak terlalu membutuhkan banyak kabel 
jaringan. 



Gambar 2.3 Jaringan MAN 


34 


Satelit TIK untuk SMP/MTs Kelas 9 















3. Jaringan Komputer Skala Luas (Wide Area Network atau 
WAN) 

Wide Area Network (WAN) adalah jaringan yang mempunyai jangkauan 
area sangat luas, misalnya antarpulau, negara, benua, bahkan ke luar 
angkasa. Contoh WAN yang sangat terkenal adalah Internet. Tetapi, WAN 
dapat juga menjadi network pribadi. Sebagai contoh, suatu perusahaan 
yang memiliki kantor-kantor di berbagai negara dapat memiliki WAN yang 
menghubungkan kantor-kantor tersebut melalui hubungan telepon, satelit, 
dan teknologi-teknologi lainnya. Biasanya, WAN terdiri dari banyak LAN yang 
diinterkoneksikan. 

Keuntungan jaringan WAN adalah sebagai berikut: 

a. Server kantor pusat dapat berfungsi sebagai bank data dari kantor 
cabang. 

b. Komunikasi antarkantor dapat menggunakan e-mail dan chat. 

c. Dokumen atau file yang biasanya dikirimkan melalui faksimile ataupun 
paket pos, dapat dikirim melalui e-mail dan transfer file dengan biaya 
yang relatif murah dan dalam jangka waktu yang sangat cepat. 

d. Pooling dan updating data antarkantor dapat dilakukan setiap hari pada 
waktu yang ditentukan. 



Ko TA SURABAYA 




Gambar 2.4 Jaringan WAN 


Bab 2 | Perangkat Jaringan dan Koneksi Internet 


35 



















4. Interjaringan (Interconnection Network atau Internet) 

Internet merupakan sekumpulan jaringan komputer yang terhubung. 
Pada umumnya, untuk membangun sebuah jaringan Internet membutuhkan 
peralatan jaringan, seperti repeater (penguat sinyal), bridge (penghubung 
antarjaringan), router (pengatur lalu lintas dalam jaringan), dan gateway. 

Komputer yang terkoneksi ke Internet merupakan bagian jaringan. 
Komputer terhubung ke Internet dengan menggunakan modem yang 
terkoneksi ke sebuah Internet Service Provider (ISP). Kemudian, ISP 
akan terkoneksi ke dalam sebuah jaringan yang lebih besar, dan demikian 
seterusnya. Jadi, Internet merupakan jaringan yang berisi jaringan. 

Jika pengguna yang ingin terkoneksi ke Internet menggunakan ISP, 
maka ISP harus menyediakan tempat atau terminal yang digunakan untuk 
mengakses jaringan yang disebut Point of Presence (Po P). 


Kegiatanmu 



Sebelum melakukan kegiatan ini, perhatikanlah aspek keselamatan 
kerjamu. g unakanlah alas kaki yang bersih (misalnya sandal). Ketika 
kamu berada di dalam laboratorium komputer sekolah. Selain itu, 
ketika kamu mengamati sistem jaringan komputer, diusahakan tidak 
memegang bagian yang mengandung aliran listrik. Kamu cukup 
mengamatinya saja. 


Coba kamu cari bentuk nyata dari jaringan LAN, MAN, dan WAN yang 
ada di sekitarmu! Misalnya, jaringan LAN pada komputer-komputer 
yang ada di laboratorium komputer sekolahmu. Kemudian, amati sistem 
jaringan tersebut dan gambarkan pada selembar kertas. Mintalah 
informasi kepada petugas/teknisi yang menangani sistem jaringan 
tersebut tentang cara pemasangan dan sistem kerjanya. 


B. Perangkat Keras Jaringan berdasarkan Jenis Hubungannya 

Membangun sebuah jaringan memerlukan seperangkat alat yang terdiri 
dari perangkat keras ( hardware ) dan perangkat lunak (software). Keduanya 
harus bersama-sama melengkapi komputer. Perangkat keras yang diperlukan 
tergantung pada jenis hubungan yang akan dibangun. Berikut ini adalah 
perangkat keras jaringan berdasarkan jenis hubungan atau sambungannya. 


36 


Satelit TIK untuk SMP/MTs Kelas 9 















Sumber: Koleksi penerbit 


1. Hubungan Dial Up 

Hubungan yang paling sederhana sebuah komputer ke jaringan Internet 
adalah dengan memanfaatkan jalur telepon yang terdapat di kantor atau di 
rumah. Jenis hubungan ini sering disebut dial up connection. 



Jalur tt-ln-[irm 


MODKM 


Gambar 2.5 Skema dial up connection 

Sumber: Koleksi penerbit 



Perangkat keras yang diperlukan untuk menghubungkan komputer dan 
Internet dengan hubungan dial up adalah sebagai berikut. 

a. Unit Komputer 

Unit komputer yang dibutuhkan terdiri dari monitor, sistem unit CPU, dan 
perangkat tambahan, seperti keyboard, web cam, dan mouse. 



Gambar 2.6 Unit komputer 


b. Modem (Modulator Demodulator) 

Modem adalah sebuah perangkat yang berfungsi untuk mengubah 
data analog menjadi data digital pada saat komputer mengambil data, atau 
mengubah data digital menjadi data analog pada saat komputer mengirimkan 
data. 

Terdapat dua jenis modem menurut penempatannya, yaitu modem eksternal 
dan model internal. Modem eksternal adalah modem yang ditempatkan di luar 
komputer dan dapat dipindah-pindah dari satu komputer ke komputer lain. 
Sedangkan, modem internal adalah modem yang sudah terpasang di dalam 
komputer (terpasang langsung ke motherboard komputer). 


Bab 2 | Perangkat Jaringan dan Koneksi Internet 


37 



























Sumber: Wordpress.com 



Gambar 2.7 Modem (a) eksternal (b) internal 


Melalui modem, sebuah komputer dapat terhubung ke Internet sehingga 
siap untuk mengakses dan diakses dunia Internet. 

c. Jaringan Telepon 

Jaringan telepon ini sering dikenal dengan nama PSTN ( Public Switch 
Telephone Network). Selain itu, diperlukan jasa perusahaan penyedia 
jaringan ( ISP= Internet Service Provider) karena kita tidak dapat membuat 
jaringan sendiri, melainkan ada perusahaan penyedianya. ISP merupakan 
sebuah perusahaan yang menjadi penyedia layanan akses Internet. Agar 
dapat terhubung ke Internet, kita harus mendaftarkan menjadi pelanggan 
sebuah ISP, seperti Indosatnet, Indonet, Telkomnet, dan sebagainya. Pada 
saat mendaftarkan ke ISP, maka ISP akan memberikan sebuah user name 
dan password yang akan digunakan agar dapat mengakses jaringan Internet 
melalui ISP. 

2. Hubungan Leased Line 

Jika diartikan secara selintas, leased line adalah jalur (telepon) yang 
digantikan fungsinya menjadi jalur Internet. Hubungan ini menggantikan 
fungsi jalur telepon menjadi jalur Internet sehingga kita dapat mengakses 
Internet selama 24 jam sehari secara permanen tanpa harus melakukan 
dial up untuk koneksi ke jaringan maupun melakukan disconnect untuk 
memutuskan hubungan dengan Internet. 


I INTERS FT 


Jjlur (tit-pun 


n_ 



Modem 


Raiifer 


Gambar 2.8 Skema hubungan leased line 

Sumber: Koleksi penerbit 



38 


Satelit TIK untuk SMP/MTs Kelas 9 




















Sumber: Koleksi penerbit 


Pada jenis hubungan ini diperlukan perangkat lain yang dinamakan router. 
Router adalah jenis khusus dari komputer yang secara dasar mempunyai 
komponen yang sama dengan komputer, seperti CPU, memory, sistem BUS, 
dan berbagai perantara input atau output. Namun, router didesain untuk 
fungsi khusus yang tidak ada di dalam komputer, seperti menghubungkan dan 
menentukan jalur terbaik untuk pengiriman data dalam jaringan. Seperti juga 
komputer, router memerlukan sistem operasi untuk menjalankan program 
aplikasi. Router menggunakan Internetwork Operating System (loS) untuk 
menjalankan file konfigur si. File ini berisi instruksi dan parameter yang 
mengontrol alur lalu lintas data melalui router. 



Gambar 2.9 Router 

Sumber: Koleksi penerbit 


3. Hubungan Wireless (Tanpa Kabel atau Nirkabel) 

Hubungan wireless sama dengan hubungan leased line. Perbedaannya 
terletak pada media yang digunakan. Jika leased line menggunakan kabel 
telepon, maka wireless menggunakan gelombang radio untuk mengirimkan 
dan menerima datanya. 

Pada umumnya, frekuensi gelombang yang digunakan di Indonesia 
berada pada rentang 2,4 g hz (2.400.000.000 Hz) dan 5,6 g hz (5.600.000.000 
Hz). Artinya, dalam setiap detiknya pemancar gelombang tersebut akan 
memancarkan 2.400.000.000 sampai 5.600.000.000 gelombang. 



Gambar 2.10 Skema hubungan wireless 


Alat pemancar dan penerima gelombang berfungsi untuk menerima 
gelombang data dari jaringan Internet, kemudian diteruskan ke komputer kita 


Bab 2 | Perangkat Jaringan dan Koneksi Internet 


39 

























melalui router. Selain itu, alat pemancar ini juga berfungsi untuk memancarkan 
gelombang data dari komputer kita menuju jaringan Internet melalui router, 
o leh karena itu, keberadaan alat pemancar ini sangat penting dalam sistem 
hubungan wireless. Tanpa alat pemancar ini, komputermu tidak dapat 
melakukan sambungan Internet dengan sistem hubungan wireless. 

Hal yang harus diperhatikan untuk 
menggunakan hubungan wireless adalah: 

a) Hubungan ini rentan terhadap cuaca 
sehingga perubahan cuaca di sekitarnya 
akan banyak berpengaruh terhadap lalu 
lintas data. Ketika cuaca cerah, lalu lintas 
data akan baik. Namun, jika cuaca hujan 
atau banyak petir, lalu lintas data akan 
sangat buruk. 

b) Pemakaian hubungan wireless sebaiknya digunakan jika hubungan 
melalui kabel sudah tidak memungkinkan. Jika masih dimungkinkan 
hubungan melalui kabel, hubungan tanpa kabel jangan dijadikan 
pilihan. 

Di beberapa tempat belanja atau tempat wisata, telah ada sarana untuk 
akses Internet secara wireless yang biasa disebut hot spot. Konsumen yang 
membawa komputer ( notebook) dengan fasilitas Internetnya dapat langsung 
akses Internet di sekitar tempat itu dalam radius sekitar 20 meter. 

Kemajuan teknologi saat ini sudah memungkinkan sebuah perusahaan 
penyedia jasa komunikasi via telepon genggam dapat pula menyediakan jasa 
akses Internet dengan menyediakan kartu khusus ( Internet card) yang dapat 
dihubungkan dengan komputer kita. Dengan begitu, kita dapat mengakses 
Internet langsung dari komputer kita selama jaringan telepon selular masih 
tersedia. 

Beberapa jenis produk telepon genggam ( handphone) sudah dilengkapi 
dengan fasilitas Internet sehingga kamu dapat mengakses Internet secara 
langsung dari HP. 

4. Hubungan VSAT 

VSAT ( Very Small Aperture Terminal) memungkinkan terjadinya 
komunikasi data melalui satelit. Data dari komputer di tempat A dikirim ke 
satelit melalui sebuah pemancar, kemudian satelit akan meneruskan data 
tersebut ke komputer di tempat B melalui sebuah pemancar penerima. 



Gambar2.11 Antena wireless 


40 


Satelit TIK untuk SMP/MTs Kelas 9 


Su mber: electronics, howstuffworks. com 










Sumber: belajarvsat.wordpress.com Sumber: Image.google.co.id 



VSAT negaraA 


VSAT negara B 


Gambar2.12 Skema hubungan VSAT 


Jangkauan hubungan VSAT sangat luas karena gelombang dikirimkan 
terlebih dahulu ke satelit di ruang angkasa, kemudian dikirim lagi ke bumi. 
Hubungan VSAT cocok dipakai untuk komunikasi antarkepulauan, seperti 
di Indonesia. Untuk mencapai daerah-daerah terpencil yang memerlukan 
akses Internet, maka VSAT sangat memungkinkan. Namun hubungan seperti 
ini sangat mahal karena harus memiliki akses ke satelit. o leh karena itu, 
biasanya hubungan seperti ini dipakai untuk kepentingan antarnegara atau 
untuk kepentingan komunikasi yang sangat rahasia. 

Perangkat keras yang digunakan dalam hubungan VSAT adalah sebagai 
berikut. 

a. Hub Station 


Hub station mengontrol seluruh operasi 
jaringan komunikasi. Pada Hub station 
terdapat sebuah server Network Management 
System (NMS) yang memberikan akses 
pada operator jaringan untuk memonitor 
dan mengontrol jaringan komunikasi melalui 
integrasi perangkat keras dan komponen- 
komponen perangkat lunak. o perator dapat 
memonitor, memodifikasi, dan mendownload 
informasi konfigurasi individual ke masing- 
masing VSAT. 

Gambar 2.13 Hub station VSAT 

b. Remote Station 

Sebuah remote station VSAT memiliki komponen-komponen sebagai 
berikut. 



Bab 2 | Perangkat Jaringan dan Koneksi Internet 


41 
























1) Outdoor unit 

Outdor unit dari sebuah remote station VSAT terdiri dari: 

a) Antena 

Antena berfungsi untuk memancarkan 
dan menerima gelombang radio 
RF. Antena yang dipakai dalam 
komunikasi VSAT adalah sebuah 
solid dish antenna yang memiliki 
bentuk parabola. 

b) RFT 

RFT dipasang pada frame antena dan dihubungkan secara internal 
ke feedhorn. RFT terdiri dari LNA ( Low Noise Amplifier ) yang 
berfungsi memberikan penguatan terhadap sinyal yang datang 
dari satelit melalui antena dengan noise yang cukup rendah dan 
bandwidth yang lebar (500 MHz), dan SSPA (Solid State Power 
Amplifie ) yang berfungsi untuk memperkuat daya sehingga sinyal 
dapat dipancarkan pada jarak yang jauh. 


1 I 



Gambar 2.14 Antena VSAT 




Gambar 2.15 Solid State Power Amplifier 

Sumber: www.balanced.com 


Gambar 2.16 Low Noise Amplifiers 

Sumber: www. radiometer-physics, de 


2) Up/Down converter 

Perangkat ini dikemas dalam satu kemasan, tetapi memiliki dua fungsi 
yang berbeda, yaitu sebagai up converter dan sebagai down converter. Up 
converter berfungsi untuk mengkonversi sinyal intermediate frequency (IF) 
atau sinyal frekuensi menengah (70 MHz) 
menjadi sinyal RF Up link (5,925 - 6,425 
g Hz). Sedangkan, down converter berfungsi 
untuk mengkonversi sinyal RF Down link (3,7 
MHz - 4,2 MHz) menjadi sinyal Intermediate 
Frequency. 

Gambar 2.17 Up/down converter 

Sumber: www.wv-comm.com 

42 Satelit TIK untuk SMP/MTs Kelas 9 



Sumber: forum.ilkom-unsri.info 














Sumber: belajarvsat.wordpress.com 


3) Indoor unit 



Gambar 2.18 Modem VSAT 

Sumber: www.signion.com 


Yang merupakan indoor unit 
adalah modem VSAT, yaitu perangkat 
yang berfungsi sebagai modulator dan 
demodulator. Modulasi adalah proses 
penumpangan sinyal informasi kedalam 
sinyal IF. Sedangkan, demodulasi adalah 
proses memisahkan sinyal informasi 
digital dari sinyal IF dan meneruskannya 
ke perangkat teresterial yang ada. 


c. Satelit Geostasioner 

Satelit geostasioner merupakan segmen angkasa pendukung layanan 
VSAT. o rbit ideal untuk satelit komunikasi adalah geostasioner, atau yang 
relatif statis terhadap bumi. Satelit yang digunakan untuk komunikasi hampir 
selalu berada pada orbit geostasioner secara eksklusif, berlokasi sekitar 
36.000 km diatas permukaan bumi. Satelit ini disebut satelit geostasioner, 
karena satelit tersebut selalu berada di tempat yang sama sejalan dengan 
perputaran bumi pada sumbunya. 



P.ih|>,vA 



Palapa-B 


Gambar 2.19 Satelit geostasioner 



P<il'ip.i-C Telkom-1 


Fungsi utama satelit dikerjakan oleh transponder. Ada beberapa 
transponder atau repeater dalam badan satelit. Transponder ini memiliki 
fungsi-fungsi sebagai berikut: 

1) Penerima sinyal. Transponder menerima sinyal yang di uplink oleh VSAT 
atau Hub. 

2) Translasi frekuensi. Frekuensi dari sinyal yang diterima ditranslasikan ke 
frekuensi yang berbeda, dikenal sebagai frekuensi downlink. 

3) Penguatan. 


Bab 2 | Perangkat Jaringan dan Koneksi Internet 


43 































Kegiatanmu 



Carilah informasi dari berbagai sumber tentang fungsi dan perangkat 
keras yang digunakan untuk mengakses Internet, selain yang telah 
dibahas pada buku ini. 



C. Pengaturan Koneksi Komputer ke Internet 

Agar dapat digunakan untuk mengakses Internet, komputermu harus 
dilengkapi dengan modem, baik modem internal, maupun modem eksternal. 
Selain itu, kamu juga harus melakukan pengaturan pada komputermu. 
Bagaimanakah cara membuat pengaturan agar komputer dapat menjalin 
koneksi dengan Internet? Ayo ikuti langkah-langkah berikut ini agar kamu 
dapat meningkatkan keterampilan teknis dalam membuat pengaturan koneksi 
komputer dengan Internet melalui dial up connection. 

1) Dari tombol Start, pilih Control Panel. 

2) Pilih Network Connection pada jendela Control Panel. 




Gambar 2.20 Jendela Control Panel 


44 


Satelit TIK untuk SMP/MTs Kelas 9 





























Sumber: Koleksi penerbit Sumber: Koleksi penerbit 


3) Pilih Create New Connection. 



Gambar 2.21 Membuat koneksi baru 

Klik Next pada New Connection Wizard. 



Gambar 2.22 New Connection Wizard 


Bab 2 | Perangkat Jaringan dan Koneksi Internet 


45 





































Pilih Connect to the Internet untuk memilih jenis koneksi jaringan, kemudian 
klik Next. 



Gambar 2.23 Memilih jenis koneksi jaringan 
Keterangan: 

a) Connect to the internet 

Untuk membuat koneksi internet sehingga kita dapat melakukan 
browsing ke web dan membaca e-mail. 

b) Connect to the network at my workplace 

Untuk membuat koneksi ke jaringan bisnis (menggunakan dial up atau 
VPN) sehingga kita dapat bekerja dari rumah atau tempat lain. 

c) Set up home or small office networ 

Untuk membuat koneksi ke jaringan dari sebuah rumah atau kantoryang 
ada atau membuat koneksi baru. 

d) Set up an advanced connection 

Untuk membuat koneksi langsung ke komputer lain dengan menggunakan 
port serial, paralel, atau infrared. Bisa juga untuk membuat pengaturan 
agar komputer lain dapat membuat koneksi ke komputer kita. 


46 


Satelit TIK untuk SMP/MTs Kelas 9 
























6) Pilih Set up my connection manually untuk membuat pengaturan koneksi 
secara manual, kemudian klik Next. 




Gambar 2.24 Memilih pengaturan koneksi secara manual 


Keterangan: 

a) Choose from a list of Internet Service Providers (ISPs) 

Untuk membuat koneksi ke internet melalui daftar Internet Service 
Provider (ISP) yang tersedia. 

b) Set Up My Connection Manually 

Untuk membuat koneksi ke internet dengan cara manual, yaitu melalui 
pengaturan untuk membuat dial up connection. 

c) Use the CD I got from an ISP 

Untuk membuat koneksi ke internet menggunakan CD yang didapatkan 
dari ISP tertentu. 


Bab 2 | Perangkat Jaringan dan Koneksi Internet 


47 





























7) Pilih Connect using a dial-up modem untuk memilih jenis koneksi dial up, 
kemudian klik Next. 


■8 

CD 

C 

CD 

Q. 

.CD 


(1) 

.Q 

E 

3 

CO 


New Cusmtxlicm Wizard 


InliHnnS Corin^ntiar 

Hov^ doyou want Id coonEcl la (He- IrtfeineS'? 


Connect using a dial-up modem 

This tjflpe d connection use? 4 modem tpd o regular <k ISON ohone line 

Connect using 4 broadband connection tbal requites o uicf name *hd 
pfllSWQHl 

This is a hiv't-TPMd '.Grifw^ion usinq either e DSL w cable modern Your ISP nvay 
r-efei to i his type of coflneclkifi as PPPoE 

Connect using a broadband connection lhaK -is always on 

Ihis is a higtv^fmd coomc^ uiing either 4 cab4e modern. DSL or 1AM 
ooiwKtiort tr 1 $ always active, and doatril raquiayou to sign m 




{ Sack, | West !> 


t aned 


Gambar 2.25 Memilih jenis koneksi dial up 
Keterangan: 

a) Connect using a dial up modem 

Untuk membuat koneksi ke internet menggunakan modem dan sluran 
telepon ISDN. 

b) Connect using a broadband connection that requires a user name and 
password 

Untuk membuat koneksi ke internet dengan kecepatan tinggi 
menggunakan cable modem atau DSL. 

c) Connect using a broadband connection that is always on 

Untuk membuat koneksi ke internet menggunakan broadband connection 
dan selalu aktif setiap saat sehingga kita tidak perlu sign in. 


48 


Satelit TIK untuk SMP/MTs Kelas 9 

























Sumber: Koleksi penerbit Sumber: Koleksi penerbit 


8) Isi nama koneksi dengan nama mudah diingat. Misalnya, Dial Up 

Connection. Kemudian, klik Next. 



Gambar 2.26 Menuliskan nama koneksi 

Isikan nomor telepon yang akan diakses, misalnya untuk Telkomnet 
Instan adalah 080989999. Kemudian, klik Next. 


New CanneclFQfi Wizard 


Phemr Hurvbci In Dial 

wtitf IT y'JW I 5 p^s renter? 



ruartw bekm 




Yj&W m^il need lg 4 T 1 W Ihn Cftfe, 0■ bofh H ytsk *ie nfli pjr 

1/fJi 4 tiudtfn sOu-tf IK* ru’te ut 





•click 

1 > I 


CmcH J 




Gambar 2.27 Menuliskan nomor telepon yang akan diakses 


Bab 2 | Perangkat Jaringan dan Koneksi Internet 


49 














































10) Isikan User name: telkomnet@instant, Password: telkom, dan Confirm 
Password: telkom untuk membuat account. Kemudian, klik Next. 


NowCflnneeEion Wi/d r tl 


tnlcmci Account Ini em million 

You wJ an icc fwne and paisword to ?ign m la jidui internet account 

Type an ISP ooodutH name 1 and password, then wsilc down Ihtsufcumatan and store I s no 
i-afe plate. IM yauhavc toigcllen An cmliig accou^ n4^K qi paiiwOrd cpfitod you ISP jl 


■e 

CD 

C 

CD 

Q. 

ic 

0) 

5 


a> 

Si 

E 

3 

CO 


Uitl nirra. b^omriel^rKtarH 

P-OTFWurd, 

C^imp^wffd **•••« 

0Use t>ri aepArt ntfiu*idp^jv^wd Whenoomectt to tJ*Irtemelfrom 
t*waw/ei 

0 MAe deT<*L* Irife^ rttwtfksn 


< Back 


L 


Ncirt > 


Caned 


Gambar 2.28 Mengisi informasi account 


11) Klik Hnish untuk mengakhiri pengaturan. 



■e 

CD 

C 

CD 

a 

.CD 

5 


a 

Si 

E 

3 

(O 


Completing the New Connection 
Wizard 

Yguhfnw lUGeesihily ccrnplded Ihf steps ifwadad ia 
CFaale Itoe lofcwvrg connaclion 

Di*1 ||p Connection 

* Ifotf ilw drtftuh ACrt^EHJrt 

* Sh#o ofitit t*nnputo* 

' U se rhe $ ¥ifte use* t passwoid lor everyone 


The oerrbacfc'Dn be saved m ihe fJe^Kwk 
CcmmrcUoris Joida 

] Aid a shaded to Ll^ t^me^lltn to my de ;ktpp 


T cl ctf itc ihe cwne^iori and cb^c iNs wi soidl chck IF rj ;h 


t Gael; 


finish 


Cancel fcl 


Gambar 2.29 Mengakhiri pengaturan 


50 


Satelit TIK untuk SMP/MTs Kelas 9 


















































12) Untuk meyakinkan bahwa pengaturan telah berhasil, buka kembali 
jendela Control Panel, kemudian pilih Network Connection. Jika ada 
ikon Dial Up Connection, maka pengaturan telah berhasil. 




Gambar 2.30 Ikon Dial Up Connection 


Kegiatan mu J - 

Sekarang, coba kamu buat pengaturan koneksi ke Internet pada 
komputermu dengan mempraktikkan langkah-langkah yang telah 
dijelaskan pada buku ini. Jika kamu merasa bingung, mintalah 
bimbingan dari gurumu. 



D. Sambungan Internet dengan Dial Up 

Kamu telah belajar melakukan pengaturan untuk membuat koneksi 
komputer ke Internet. Apakah kamu dapat memahaminya? Sekarang, kamu 
akan belajar mempraktikkan cara membuat sambungan ke Internet melalui 
dial up connection. Ayo perhatikan contoh berikut ini, kemudian coba kamu 
praktikkan untuk meningkatkan keterampilan teknismu dalam membuat 
sambungan internet dengan dial up. 


Bab 2 | Perangkat Jaringan dan Koneksi Internet 


51 

































Contoh 


Membuat sambungan internet dengan dial up. 

1) Klik tombol Start. 

2) Pilih Connect To, kemudian pilih Dial Up Connection 


■e 

CD 

c 

CD 

CL 

5 


a> 

.Q 

E 

3 

CO 


PTLEUSER 


*L 

>»F ft-H. ert &W. I^n^nt % h 

^ Afrl* Pta***!^ C W 

JV 



1 i'Jt1 1 1 1 ’rl iTn> 


■ IHH^rriyUj 

ij M 

_ 1 . n», i.l. i 


'Oo^D! P*-rti 

vv 

BK.3TU l|' IfiAh l JU 

l /T. t'rJ-J* ^ -If si 

« M«*fc 

| ' i, ■Ocnwt r« !■ 

PP4-HC-* ftripfmrp 

V i *tiM. y JMci 

“ Hi 


!%raJI ! ■“ r Wwi Stid 

L_ih 








*£ BE 3 ft 


C : O r Ur2 



Gambar 2.31 Membuat koneksi Internet dengan Dial Up 


3) 


4) 


Setelah muncul kotak dialog 
Connect Dial Up Connection, 
ketikkan Password yang sudah 
disetting pada pengaturan, 
yaitu telkom. 

Tekan tombol Dial. 


? 

CD 

C 

CD 

Cl 


.CD 

5 


CD 

n 

E 

3 

CO 


Eenrueei DSfltypCnjiJiiwftFtn 


PI® 



nr*r Irfi -ml 


[f [ rtw WTO and uaM i 

,4rvofw u;4-i [te ctaptfii 


Did 





Cirid 


| | fropMH J 


HjP~ 1 


Gambar 2.32 Memasukkan password 


52 


Satelit TIK untuk SMP/MTs Kelas 9 



















































5) Saluran telepon akan membuat koneksi ke Internet dengan 
menghubungi nomor 080989999. 


Connecting Dial lip Connection 



Gambar2.33 Mengkoneksikan ke internet 

6) Jika password yang dimasukkan benar, maka komputer akan 
langsung terhubung ke Internet sehingga dapat digunakan untuk 
mengakses Internet. 



Gambar 2.34 Komputer telah terhubung ke Internet 

Sumber: Koleksi penerbit 

7) Jika gagal terhubung ke Internet, ulangi langkah-langkah tersebut 
sampai berhasil terhubung ke Internet. 


Kegiatanmu 




Sekarang, coba kamu praktikkan cara membuat koneksi ke Internet 
dengan menggunakan dial up connection. 

_ J 


Bab 2 | Perangkat Jaringan dan Koneksi Internet 


53 




































Jaringan Komputer 


Jaringan komputer adalah sebuah sistem yang terdiri atas 
komputer dan perangkat jaringan lainnya yang bekerja bersama-sama 
untuk mencapai suatu tujuan yang sama. Tujuan dari jaringan komputer 
adalah: 


1) Membagi sumber daya, misalnya berbagi pemakaian printer, CPU, 
memory, atau harddisk. 

2) Sarana komunikasi, contohnya surat elektronik, instant messaging, 
dan chatting. 

3) Akses informasi, contohnya web browsing. 

Agar dapat mencapai tujuan yang sama, setiap bagian dari jaringan 
komputer meminta dan memberikan layanan (service). Pihak yang 
meminta layanan disebut klien ( client) dan yang memberikan layanan 
disebut pelayan (server). Arsitektur ini disebut dengan sistem client- 
server dan digunakan pada hampir seluruh aplikasi jaringan komputer. 

Berdasarkan skalanya, jaringan komputer dibedakan menjadi: 

1) Personal Area Network (PAN). 

2) Campus Area Network (CAN). 

3) Local Area Network (LAN). 

4) Metropolitant Area Network (MAN). 

5) Wide Area Network (WAN). 

6) g lobal Area Network (g AN). 


Pada dasarnya, setiap jaringan komputer ada yang berfungsi 
sebagai client dan juga server. Tetapi, ada juga jaringan yang memiliki 
komputer yang khusus didedikasikan sebagai server, sedangkan yang 
lainnya sebagai client. Ada juga yang tidak memiliki komputer yang 
khusus berfungsi sebagai server saja. o leh karena itu, berdasarkan 
fungsinya, jaringan komputer dibedakan menjadi dua jenis, yaitu 
sebagai berikut. 

1) Client-server 

Client-server adalah jaringan komputer dengan komputer yang 
didedikasikan khusus sebagai server. Sebuah serv/ce/layanan dapat 
diberikan oleh sebuah komputer atau lebih. Contohnya adalah domain 
www.detik.com yang dilayani oleh banyak komputer web server. 
Atau dapat juga banyak service/ layanan yang diberikan oleh satu 
komputer. Contohnya adalah server itk.polban.ac.id yang merupakan 


54 


Satelit TIK untuk SMP/MTs Kelas 9 


























satu komputer dengan multiservice, yaitu mail server, web server, file 
server, database server, dan sebagainya. 


2) Peer to peer 

Peer to peer adalah jaringan komputer dimana setiap host dapat 
menjadi server dan juga menjadi client secara bersamaan. Contohnya, 
dalam file sharing antarkomputer di jaringan Windows Network 
Neighbourhood ada lima komputer (misalnya, diberi nama A, B, C, D 
dan E) yang memberi hak akses terhadap file yang dimilikinya. Pada 
satu saat, A mengakses file share dari B bernama data_nilai.xls dan 
juga memberi akses file soal_uas.doc kepada C. Saat A mengakses file 
dari B, A berfungsi sebagai client. Sedangkan, saat A memberi akses 
file kepada C, A berfungsi sebagai server. Kedua fungsi itu dilakukan 
oleh A secara bersamaan. Jaringan yang seperti ini dinamakan peer to 
peer. 


Berdasarkan topologinya, jaringan komputer dapat dibedakan 
menjadi: 

1) Topologi bus 

Karakteristik topologi bus adalah sebagai berikut: 


a) Node-node dihubungkan secara serial sepanjang kabel, dan 
pada kedua ujung kabel ditutup dengan terminator. 

b) Sangat sederhana dalam instalasi. 

c) Sangat ekonomis dalam biaya. 

d) Paket-paket data saling bersimpangan pada suatu kabel. 

e) Tidak diperlukan hub, yang banyak diperlukan adalah 
T-connector pada setiap ethernet card. 

f) Problem yang sering terjadi adalah jika salah satu node rusak, 
maka jaringan keseluruhan dapat down sehingga seluruh 
node tidak bisa berkomunikasi dalam jaringan tersebut. 



Gambar 2.35 Topologi bus 

Sumber: www.erealmedia.com 


Bab 2 | Perangkat Jaringan dan Koneksi Internet 


55 



















2) Topologi bintang (star) 

Karakteristik topologi bintang adalah sebagai berikut: 

a) Setiap node berkomunikasi langsung dengan konsentrator 
(HUB). 

b) Bila setiap paket data yang masuk ke konsentrator (HUB), 
kemudian di broadcast ke seluruh node yang terhubung 
sangat banyak (misalnya memakai hub 32 port), maka kinerja 
jaringan akan semakin turun. 

c) Sangat mudah dikembangkan. 

d) Jika salah satu ethernet card rusak, atau salah satu kabel 
pada terminal putus, maka satu kabel pada terminal putus, 
maka keseluruhhan jaringan masih tetap bisa berkomunikasi 
atau tidak terjadi down pada jaringan keseluruhan tersebut. 

e) Tipe kabel yang digunakan biasanya jenis UTP. 


Computer 


c 

O 

o 

Ct5 

(b 

S 

cs 

82 

<D 


<D 

■Q 

E 

3 

CO 


Computer 


HUB 

Computer 



Punter 


Computer 

Gambar 2.36 Topologi bintang 


3) Topologi cincin (ring) 

Karaktersitik topologi cincin adalah: 

a) Node-node dihubungkan secara serial di sepanjang kabel, 
dengan bentuk jaringan seperti lingkaran. 

b) Sangat sederhana dalam layout seperti jenis topologi bus. 

c) Paket-paket data dapat mengalir dalam satu arah (ke kiri atau 
ke kanan). 

d) Problem yang dihadapi sama dengan topologi bus, yaitu 
jika salah satu node rusak, maka seluruh node tidak bisa 
berkomunikasi dalam jaringan tersebut. 


56 


Satelit TIK untuk SMP/MTs Kelas 9 

























e) Tipe kabel yang digunakan biasanya kabel atau patch cable 
(IBM tipe 6). 


Compute 



Gambar 2.37 Topologi cincin 


4) Topologi mesh 

Karakteristik topologi mesh adalah: 

a) Topologi mesh memiliki hubungan yang berlebihan antara 
peralatan-peralatan yang ada. 

b) Susunannya pada setiap peralatan ada di dalam jaringan 
saling terhubung satu sama lain. 

c) Jika jumlah peralatan yang terhubung sangat banyak, tentunya 
ini akan sangat sulit sekali untuk dikendalikan dibandingkan 
hanya sedikit saja peralatan yang terhubung. 

Computei 





Computer 


Gambar 2.38 Topologi mesh 


Bab 2 | Perangkat Jaringan dan Koneksi Internet 


57 





















5) Topologi pohon (tree) 

Topologi pohon merupakan bentuk yang lebih luas dari topologi 
bintang. Seperti halnya topologi bintang, perangkat yang ada pada 
topologi pohon juga terhubung kepada sebuah pusat pengendali 
(central HUB) yang berfungsi mengatur lalu lintas di dalam jaringan. 
Meskipun demikian, tidak semua perangkat pada topologi pohon 
terhubung secara langsung ke central HUB, tetapi sebagian lainnya 
terhubung melalui secondary HUB. 


s 

o 

o 

CD 

CD 

5 

CD 


CD 


CD 

.Q 

E 

3 

(/) 



Computer 


Computer 




Computer 


Computer 


Computer 


Computer 


Cwiumtrfiiur 


CabtL- 


Gambar 2.39 Topologi pohon 


Sumber: Wikipedia dengan perubahan seperlunya 


Latihan 



1. Jelaskan apa yang dimaksud dengan jaringan komputer! Jelaskan 
dengan kata-katamu sendiri! 


2. Jelaskan jenis-jenis jaringan komputer berdasarkan kriterianya! Jenis 
jaringan apakah yang dapat kamu lihat di sekolah atau di rumahmu? 


3. Apa keuntungan dari jaringan komputer lokal (LocalArea Network )? 
Apakah kamu dapat merasakan keuntungan dari jenis jaringan 
tersebut? Berikan penjelasan! 


58 


Satelit TIK untuk SMP/MTs Kelas 9 


























































4. Tuliskan perangkat keras yang dibutuhkan untuk membuat 
sambungan dial up connection ! Jelaskan fungsi dari masing- 
masing perangkat keras tersebut! 

5. Jelaskan jenis-jenis sambungan atau hubungan komputer dengan 
Internet! Apa kelebihan dan kekurangan dari tiap-tiap jenis 
hubungan tersebut? 

6. Jelaskan fungsi dari perangkat keras berikut ini: 

a. modem 

b. router 

c. wireless 

7. Bagaimanakah cara membuat pengaturan agar komputer dapat 
menjalin koneksi dengan Internet? Jelaskan dengan singkat 
langkah-langkahnya! 

8. Bagaimanakah cara membuat sambungan komputer ke Internet 
melalui dial up connection ? Apa saja syarat-syarat yang harus 
dipenuhi agar suatu komputer dapat membuat sambungan ke 
Internet melalui dial up connection ? 

9. Apa yang dimaksud dengan client dan server' ? Jelaskan perbedaan 
keduanya! 

10. Jelaskan jenis-jenis jaringan komputer berikut ini: 

a. Local Area Network (LAN). 

b. Metropolitant Area Network (MAN). 

c. Wide Area Network (WAN). 

V___ J 


Bab 2 | Perangkat Jaringan dan Koneksi Internet 


59 

















1. Jaringan komputer adalah sekumpulan komputer individu ( personal 
computer) yang dihubung-hubungkan dengan menggunakan 
protokol Transmission Control Protocol/Internet Protocol (TCP/ 
IP). 

2. Local Area Network (LAN) merupakan jaringan milik pribadi di 
dalam sebuah gedung atau kampus yang berukuran sampai 10 
km. 

3. Metropolitan Area Network {MAN) terdiri dari dua atau lebih jaringan 
LAN yang dihubungkan bersama-sama dalam batas maksimum 
adalah 80 km. 

4. Wide Area Network (WAN) adalah jaringan yang mempunyai 
jangkaun area sangat luas, misalnya antarpulau, negara, benua, 
bahkan ke luar angkasa. 

5. Internet merupakan sekumpulan jaringan komputer yang 
terhubung. 

6. Untuk membuat sambungan Internet dengan dial up connection 
diperlukan unit komputer, modem, dan jaringan telepon. 

7. Untuk membangun sebuah jaringan Internet membutuhkan 
peralatan jaringan, seperti repeater (penguat sinyal), bridge 
(penghubung antarjaringan), router (pengatur lalu lintas dalam 
jaringan), dan gateway. 

8. Untuk membuat sambungan Internet dengan leased line diperlukan 
alat tambahan berupa router. 

9. Untuk membuat sambungan Internet dengan hubungan wireless 
diperlukan alat tambahan berupa antena wireless. 

V_ J 



Kamu telah mempelajari perangkat jaringan dan koneksi Internet. 
Manfaat apa yang kamu dapatkan dengan mempelajari materi tersebut? 
Apakah kamu dapat menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari? 
Coba ambil salah satu materi untuk diterapkan dalam kehidupan sehari- 
hari. 


60 


Satelit TIK untuk SMP/MTs Kelas 9 



















o 



Soal-Soal Evaluasi 


A. Pilihlah salah satu jawaban yang paling tepat. 

1. Sekumpulan komputer individu yang dihubung-hubungkan dengan 
menggunakan protokol Transmission Control Protocol!Internet Protocol 
(TCP/IP) disebut.... 

a. Internet 

b. Intranet 

c. jaringan komputer 

d. personal computer 

2. Jaringan yang mempunyai jangkauan area sangat luas, misalnya 
antarpulau, negara, benua, bahkan ke luarangkasa adalah .... 

a. jaringan LAN 

b. jaringan MAN 

c. jaringan WAN 

d. interjaringan 

3. Jarak maksimum yang dapat dijangkau oleh jaringan MAN adalah .... 

a. 10 km 

b. 20 km 

c. 40 km 

d. 80 km 

4. Berikut ini adalah keuntungan jaringan LAN, kecuali .... 

a. pemakaian printer dapat dilakukan oleh semua client ( printer sharing) 

b. server kantor pusat dapat berfungsi sebagai bank data dari kantor 
cabang 

c. proses backup data menjadi lebih mudah dan cepat 

d. resiko kehilangan data oleh virus komputer menjadi sangat kecil 
sekali 


Bab 2 | Perangkat Jaringan dan Koneksi Internet 


61 











5. g ambar di bawah ini adalah .... 



a. skema jaringan LAN 

b. skema jaringan MAN 

c. skema jaringan WAN 

d. skema interjaringan 

6. Berikut ini adalah perangkat keras yang dibutuhkan untuk membuat 
sambungan Internet dengan dial up connection, kecuali .... 

a. unit komputer 

b. modem 

c. jaringan telepon 

d. router 


7. Fungsi dari perangkat router adalah .... 

a. mengatur lalu lintas komunikasi data 

b. mengubah data analog menjadi data digital 

c. menerima gelombang data dari jaringan Internet 

d. memancarkan gelombang data dari komputer 


8. Perhatikan gambar berikut ini! 


r- 

1 

IVrURJflET 

k 

_Jl 


Jiilur lelep'in 


fT—n 

Modem Rfliiltr 



62 


Satelit TIK untuk SMP/MTs Kelas 9 
























g ambar di atas adalah .... 

a. skema dial up connection 

b. skema hubungan leased line 

c. skema hubungan wireless 

d. skema hubungan VSAT 

9. Perangkat yang berfungsi untuk menerima gelombang data dari jaringan 
Internet dan memancarkan gelombang data dari komputer adalah .... 





10. User name yang digunakan untuk membuat pengaturan sambungan 
dengan dial up connection adalah .... 

a. telkom@net 

b. telkom@instant 

c. telkomnet@instant 

d. telkom@net.instant 


Bab 2 | Perangkat Jaringan dan Koneksi Internet 


63 













B. Jawablah pertanyaan berikut ini dengan benar dan singkat. 

1. Jelaskan apa yang kamu ketahui tentang gambar-gambar berikut ini! 








KoTA 

BANDUNg 


64 


Satelit TIK untuk SMP/MTs Kelas 9 



























































2. Jelaskan jenis-jenis sambungan komputer dengan Internet! Tuliskan 
perangkat keras yang dibutuhkan untuk membuat sambungan tersebut! 

3. Jelaskan fungsi dari perangkat keras berikut ini: 
a. 






4. Bagaimanakah cara membuat pengaturan agar komputer dapat menjalin 
koneksi dengan Internet? Jelaskan dengan singkat! 

5. Bagaimanakah cara membuat sambungan ke Internet melalui dial up 
connection ? 

6. Bagaimanakah cara yang tepat untuk membuat hubungan wireless 
agar berjalan dengan baik? Jelaskan faktor-faktor yang harus 
diperhatikannya! 

7. Apa saja keuntungan dari jaringan komputer lokal (LAN)? 

8. Berikan salah satu contoh jaringan MAN yang ada di daerahmu! 

9. Jelaskan jenis jaringan komputer berdasarkan fungsinya! 

10. g ambarkan topologi jaringan komputer yang kamu ketahui! 


C. Ikutilah petunjuk berikut ini. 

Susunlah perangkat berikut ini sehingga dapat digunakan untuk membuat 
koneksi Internet dengan jenis hubungan sebagai berikut: 

1. Hubungan dial up. 

2. Hubungan leased line. 

3. Hubungan wireless. 


Bab 2 | Perangkat Jaringan dan Koneksi Internet 


65 











Catatan: semua perangkat tidak harus digunakan, tergantung jenis hubungan 
yang akan dibuat. 



66 


Satelit TIK untuk SMP/MTs Kelas 9 
















A. Pilihlah salah satu jawaban yang paling tepat. 

1. Internet merupakan singkatan dari.... 

a. International Network 

b. Interconnection Network 

c. Integration Network 

d. Internal Network 

2. Pengertian Internet secara umum (menurut bahasa) adalah .... 

a. kumpulan jaringan komputer yang tidak saling terhubung, tetapi 
dapat bekerja sebagai suatu sistem 

b. kumpulan jaringan komputer dari seluruh dunia yang bekerja 
sebagai suatu sistem dalam jaringan 

c. suatu jaringan komputer terbesar di dunia karena menghubungkan 
seluruh jaringan komputer yang ada di dunia ini 

d. kumpulan jaringan komputer yang terhubung dan bekerja sebagai 
suatu sistem 

3. Internet sudah digunakan sejak .... 


a. 

1990 

b. 

1980 

c. 

1970 

d. 

1960 


4. Berikut ini adalah penjelasan yang berhubungan dengan Intranet, kecuali 

a. tidak dapat terkoneksi ke Internet sehingga tidak dapat bertukar 
informasi dan data dengan jaringan Intranet lainnya 

b. kumpulan jaringan komputer lokal yang menggunakan perangkat 
lunak Internet dan protokol TCP/IP atau HTTP 

c. merupakan jaringan Internet yang hanya dimiliki oleh kelompok 
atau perusahaan tertentu dan tidak dapat diakses oleh orang lain 

d. memiliki semua fasilitas yang dimiliki oleh Internet 


Uji Kompetensi Semester 1 


67 

















5. Jaringan yang dapat menampilkan data-data dan informasi lain melalui 
Internet disebut.... 

a. world wide web 

b. web 

c. web site 

d. web page 

6. Pengertian dari download adalah .... 

a. pengambilan data atau informasi dari sebuah web site untuk 
ditampilkan atau disimpan di komputer pengguna 

b. pengiriman data dan informasi dari komputer pengguna ke suatu 
web site 

c. aplikasi di intenet yang dipakai untuk menjelajah dunia Internet 

d. surat elektronik yang dapat dikirim dan diterima melalui Internet 

7. Penggunaan sistem DNS ( Domain Name Service) pada Internet mulai 
dikembangkan pada .... 

a. 1992 

b. 1994 

c. 1982 

d. 1984 

8. Berikut ini adalah keunggulan Internet, kecuali .... 

a. jangkauannya bersifat umum, tidak mengenal tempat, waktu, dan 
jalur birokrasi 

b. adanya penyebaran virus komputer melalui Internet 

c. aksesnya tidak dibatasi oleh waktu karena selalu online selama 24 
jam dalam sehari 

d. komunikasi dengan pengguna lain yang berada di tempat yang jauh 
menjadi lebih interaktif dan fleksibe 

9. Suatu forum atau kelompok diskusi di Internet yang dapat saling bertukar 
informasi antarsesama anggota disebut.... 

a. chatting 

b. search engine 

c. mailing list 

d. Universal Resource Locator 


68 


Satelit TIK untuk SMP/MTs Kelas 9 










10. Satuan kecepatan akses internet adalah .... 

a. kilobits 

b. kilobits per second 

c. meter per second 

d. megabits per meter 

11. Sekumpulan komputer individu yang dihubung-hubungkan dengan 
menggunakan protokol Transmission Control Protocol/Internet Protocol 
(TCP/IP) disebut.... 

a. jaringan komputer 

b. personal computer 

c. Internet 

d. Intranet 

12. Jarak maksimum yang dapat dijangkau oleh jaringan MAN adalah .... 

a. 80 km c. 10 km 

b. 40 km d. 5 km 

13. Jaringan yang mempunyai jangkauan area sangat luas, misalnya 
antarpulau, negara, benua, bahkan ke luarangkasa adalah .... 

a. jaringan LAN 

b. jaringan MAN 

c. jaringan WAN 

d. interjaringan 

14. Berikut ini adalah keuntungan jaringan LAN, kecuali .... 

a. pemakaian printer dapat dilakukan oleh semua client ( printer 
sharing) 

b. proses backup data menjadi lebih mudah dan cepat 

c. resiko kehilangan data oleh virus komputer menjadi sangat kecil 
sekali 

d. server kantor pusat dapat berfungsi sebagai bank data dari kantor 
cabang 

5. Gambar di samping adalah .... 

a. skema jaringan LAN 

b. skema jaringan MAN 

c. skema jaringan WAN 

d. skema interjaringan 



Uji Kompetensi Semester 1 


69 














16. Fungsi dari perangkat router adalah .... 

a. mengubah data analog menjadi data digital 

b. mengatur lalu lintas komunikasi data 

c. menerima gelombang data dari jaringan Internet 

d. memancarkan gelombang data dari komputer 

17. Perhatikan gambar berikut ini! 


INTERNET 


hilui 


MODEM 



Gambar di atas adalah .... 

a. skema dial up connection 

b. skema hubungan leased line 

c. skema hubungan wireless 

d. skema hubungan VSAT 

18. Berikut ini adalah perangkat keras yang dibutuhkan untuk membuat 
sambungan Internet dengan dial up connection, kecuali .... 

a. unit komputer 

b. modem 

c. jaringan telepon 

d. router 

19. Perangkat yang berfungsi untuk menerima gelombang data dari jaringan 
Internet dan memancarkan gelombang data dari komputer adalah .... 



b. 


c. 



70 Satelit TIK untuk SMP/MTs Kelas 9 

























20. User name yang digunakan untuk membuat pengaturan sambungan 
dengan dial up connection adalah .... 

a. telkom@net 

b. telkom@instant 

c. telkomnet@instant 

d. telkom@net. instant 


Jawablah pertanyaan berikut ini dengan benar dan singkat. 

Jelaskan jenis-jenis sambungan komputer dengan Internet! Tuliskan 
perangkat keras yang dibutuhkan untuk membuat sambungan tersebut! 

Jelaskan fungsi dari perangkat keras berikut ini: 

a. 


b. 


c. 


3. Bagaimanakah cara membuat sambungan ke Internet melalui dial up 
connection ? 

4. Jelaskan pengertian Internet dan Intranet! Apa perbedaannya? 

5. Ceritakanlah apa yang kamu ketahui tentang istilah berikut ini: 

a. world wide web 

b. web site 

c. e-mail 

d. mailing list 

e. chatting 

6. Apa saja keunggulan dan kelemahan Internet yang dapat kamu 
rasakan? 

7. Jelaskan apa yang dimaksud dengan jaringan komputer! Tuliskan jenis- 
jenis jaringan komputer berdasarkan kriterianya! 



B. 

1 . 

2 . 


Uji Kompetensi Semester 1 


71 












8. Apa keuntungan dari jaringan komputer lokal (Local Area Network )? 

9. Tuliskan perangkat keras yang dibutuhkan untuk membuat sambungan 
dial up connection ! Jelaskan fungsi dari masing-masing perangkat keras 
tersebut! 

10. Bagaimanakah cara membuat pengaturan agar komputer dapat menjalin 
koneksi dengan Internet? Jelaskan dengan singkat! 


72 


Satelit TIK untuk SMP/MTs Kelas 9 










Akses Internet 




Gambar3.1 Mengakses Internet di laboratorium komputer sekolah 


Internet menyediakan berbagai fasilitas yang dapat dimanfaatkan untuk 
berbagaikeperluan,sepertimencariinformasi,berkomunikasi,dansebagainya. 
Kamu dapat menikmati fasilitas tersebut dengan cara mengakses Internet. 
Untuk mengakses Internet diperlukan perangkat keras dan perangkat lunak 
tertentu. Pada bab sebelumnya, kamu telah mempelajari perangkat keras 
yang diperlukan untuk mengakses Internet. Bagaimana dengan perangkat 
lunaknya? Perangkat lunak apa saja yang dapat digunakan untuk mengakses 
Internet? Bagaimana cara mengakses halaman web? Apa yang dimaksud 
dengan search engine pada Internet? Fasilitas apa saja yang ada di Internet? 
Ayo temukan jawabannya dengan mempelajari bab ini. 

Setelah mempelajari bab ini, diharapkan kamu dapat mengidentifikasi 
perangkat lunak yang digunakan untuk mengakses internet, mendemonstrasi- 
kan akses internet sesuai dengan prosedur, mengidentifikasi search engine 
yang ada di Internet, dan mengidentifikasi beberapa layanan informasi yang 
ada di Internet. 














Peta Konsep 


membutuhkan 


caranya 


menggunakan 


Perangkat lunak untuk 
mengakses Internet 


jemsnya 


Mengakses 
halaman web 


Akses 

Internet 


A 




dapat digunakan 
untuk 


Mesin pencari 
(search engine) 


menemukan 




untuk 

menemukan 


Kata Kunci 


Browser, download manager, Mozilla Firefox, bookmark, address, 
search engine, e-mail, mail ling list, chatting, file transfer protokol, telnet, 
teleconference 






































A. Perangkat Lunak untuk Mengakses Internet 

Pada dasarnya, Internet berisikan berbagai macam informasi yang 
disajikan dalam suatu website. Untuk dapat mengakses website tersebut, 
kamu membutuhkan browser (perangkat lunak yang digunakan untuk 
mengakses Internet). Ada beberapa browser yang dapat digunakan untuk 
mengakses Internet, di antaranya adalah Internet Explorer, Mozilla Firefox, 
Opera, Google Chrome, dan Netscape Navigator. Browser yang paling banyak 
digunakan saat ini adalah Internet Explorer dan Mozilla Firefox. Berikut ini 
adalah penjelasan tentang browser tersebut. 


1. Internet Explorer 


Internet Explorer merupakan browser bawaan dari sistem operasi 
Windows. Saat ini, Internet exploler sudah mengeluarkan berbagai versi. 
Versi yang terakhir saat ini adalah Internet Explorer versi 8. Hasil survey 
yang dilakukan oleh perusahaan WebSideStory sebagai penganalisa web, 
menunjukkan bahwa pengguna Internet Explorer saat ini mencapai 93,7%. 
Oleh karena itu, Internet Explorer dinyatakan sebagai browser yang paling 
banyak digunakan oleh para pengakses Internet. 




Gambar 3.2 Tampilan Google pada Internet Explorer 


Bab 3 | Akses Internet 


75 











































Internet Explorer banyak digunakan oleh para pengakses Internet untuk 
melakukan browsing karena memiliki kelebihan-kelebihan seperti berikut: 

1) Internet Explorer tidak memerlukan memori komputer yang terlalu 
besar sehingga tidak menghambat alur kerja program lain yang sedang 
berjalan secara bersamaan dengan program Internet Explorer. 

2) Jika komputer menggunakan sistem operasi Windows, Internet 
Explorer sudah secara otomatis terinstal. Oleh karena itu, tidak perlu 
menginstalnya terlebih dahulu. 

3) Internet Explorer sudah terintegrasi dengan Microsoft Outlook ataupun 
Outlook Express sehingga lebih memudahkan untuk mengirim dan 
membaca e-mail. 

Selain memiliki kelebihan, Internet Explorer juga memiliki beberapa 
kekurangan, di antaranya adalah: 

1) Ukuran aplikasinya besar, dapat mencapai 80 Mb. 

2) Belum terintegrasi dengan berbagai perangkat lunak download manager, 
seperti Internet Download Manager, Flash Got, Free Download Manager, 
dan lain sebagainya. 

3) Fitur-fiturnya masih s dikit jika dibandingkan dengan Mozilla Firefox. 

4) Kecepatan dalam melakukan browsing masih lebih lambat jika 
dibandingkan dengan Mozilla Firefox. 

5) Hanya dapat digunakan pada komputer yang menggunakan sistem 
operasi Windows, sedangkan pada sistem operasi Linux dan Mac tidak 
bisa menggunakannya. 

2. Mozilla Firefox 

Mozilla Firefox (aslinya bernama Phoenix dan kemudian untuk sesaat 
dikenal sebagai Mozilla Firebird) adalah penjelajah web antarplatform gratis yang 
dikembangkan oleh Yayasan Mozilla dan ratusan sukarelawan. Mozilla Firefox 
sekarang telah sampai ke versi 3.0.8. 

Kelebihan dari Mozilla Firefox adalah: 

1) Ukuran aplikasi yang relatif lebih kecil, yaitu sekitar 7,3 Mb. 

2) Mendukung berbagai jenis jalan pintas untuk aksi, baik yang berupa 
tombol pintas, misalnya Ctrl + T untuk membuka tab baru, maupun 
gerakan mouse pintas (mouse gesture), misalnya menekan tombol kanan 
mouse sambil menggeser mouse ke kiri menuju halaman sebelumnya. 

3) Memiliki fitur organisasi bookmark yang mampu mengorganisasi 
beberapa tab sekaligus. 

4) Fiturnya lebih banyak dari Internet Explorer. 


76 


Satelit TIK untuk SMP/MTs Kelas 9 










5. Tampilan browser dapat dikostumisasi menggunakan skin. 

6. Tampilan halaman yang lebih luas dan area toolbar lebih ringkas. 

7. Kecepatan aksesnya lebih cepat daripada Internet Explorer. 


Mozilla Firefox juga memiliki beberapa kekurangan, di antaranya adalah: 

1) Tidak terintegrasi dengan Microsoft Outlook ataupun Outlook Express. 

2) Memakan banyak memori komputer sehingga sering mengganggu proses 
dari program lain yang berjalan bersamaan dengan Mozilla Firefox. 

3) Harus diinstal terlebih dahulu, tidak otomatis seperti halnya Internet 
Explorer yang terinstal bersama dengan sistem operasi Windows. 




Gambar 3.3 Tampilan Google pada Mozilla Firefox 


Kegiatanmu \ 

Carilah informasi dari berbagai sumber tentang perangkat lunak 
yang dapat digunakan untuk mengakses Internet! Menurutmu, 
apa kekurangan dan kelebihan dari perangkat lunak tersebut jika 
dibandingkan dengan perangkat lunak yang lainnya? Diskusikanlah 
bersama teman sekelompokmu. Kemudian, presentasikan hasilnya 
di depan teman-temanmu yang lain sehingga dapat saling bertukar 
informasi. 



Bab 3 | Akses Internet 


77 























B. Mengakses Halaman Web 

Jika komputermu telah terhubung ke Internet, kamu dapat mengakses 
halaman web tertentu. Bagaimanakah cara mengakses halaman web? Ayo 
perhatikan contoh berikut ini, kemudian coba kamu ikuti langkah-langkahnya 
untuk meningkatkan keterampilan teknismu dalam mengakses halaman 
web. 



Contoh 



Mengakses halaman web 

1) Buatlah sambungan dengan Internet, misalnya dengan dial up 
connection. 


2) Aktifkan program aplikasi (browser) yang akan dipakai, misalnya 
Internet Explorer. Carilah ikon atau shortcut Internet Explorer pada 
desktop atau taskbar untuk mengaktifkannya. 




; 4.it. 


Internet 


r. 

' ... 




Gambar 3.4 Ikon dan shortcut Internet Explorer 


3) Tuliskan alamat http://www.vahoo.com pada Address, kemudian 
klik tombol ] (Go) atau tekan Enter. 




Gambar 3.5 Menuliskan alamat web 


78 


Satelit TIK untuk SMP/MTs Kelas 9 
























































4) Setelah itu akan muncul tampilan alamat yang dituju, situs Yahoo. 


? 

CD 

C 

(D 

Q. 


_<D 

5 


O 

n 

E 

3 

CO 



■i 1 ' 1 -.i Iktu' Ukc rL)-^>fl li 11 : I in :1 [ >.p hi fi 1 i 


DirfrCCOiT Lat-al 


ViU>iO 


Awij'& 




r*. [CH VHpw FfrrfHt#* T oofc Ifefe 

O' O 1*1 l 3 =) ^ ^ ^ t *3 " t__ W 

***^ hBjtnjjwwni.wtvjflwcgwtf [jr] Cl Go 

■ h^" ^] 5 MfAWWb " ^ | Q Hy Wsjfe- HHai - 


a 

- ■-1 v r. b C Jli fl-jr. 


ii Jfc 


rjiHiSdi T 

■i. 

Mf y 


WtrEi 





S**rch ti.r 


Vduv^i '■■■!■*■ i 

T-lIi-mii.* Ainvjj-r .i * 

Ldi. 4 j «f.iu-*r rj i H i ■ .pirt i 



YjlinoS Fln&tica Ijjk C^Piluir At* you i I *lg f|«T Finij hi‘‘p hut* Ism Day i l . AsipiI 1 



C Knck yam mjiil sE.ilui 

siAiiia 

f mil m.iil 'Siyji i Iji 

360+ 

Hsr&lfGP** 

MtfvHf 

|l t-iC'.n- 

A|/10* 

KatJ&fcs 

MclUC 

SAspjtrtgi 

FlfllMt 

KW* 

My V jfici&i 

EscirlB 

Qivrttt 

LsriJ 

Nf^ 

Tp W ! 

s MU 

pfppl# 

TV 

Cj 

Mb?* 

P#rfi^pal5 

Vflll-&w P«tl 

* ; 


rkn Vahim^nvi ^ 


B LW-WPr^i 


Gambar 3.6 Tampilan Yahoo 


l^egi.atanmu] 

Tuliskan alamat-alamat berikut ini pada Address, kemudian tekan Enter. 

a. www.ilmukomputer.com 

b. www.komoas.com 

c. www.republika.com 

d. www.detik.com 

e. www.deodiknas.ao.id 

f. www.depaa.ao.id 

g. www.astaaa.com 

h. www.boleh.com 



Dalam mengakses halaman web, kamu perlu mengenal komponen atau 
ikon pada browser dan fungsinya. Berikut ini adalah komponen yang ada 
pada Internet Explorer. 


Bab 3 | Akses Internet 


79 


















































Tabel 3.1 Komponen pada Internet Explorer dan Fungsinya 


No. 

Ikon 

Nama 

Fungsi 

1. 

Q 

1 T 

Back 

Menuju ke halaman yang 
sebelumnya diakses 

2. 

< 

> 

Forward 

Mengembalikan penjelajahan 
sebelum fungsi “Back” 
digunakan 

3. 



Stop 

Menghentikan proses loading 
sebuah web site 

4. 


a 

Refresh 

Melakukan loading kembali dari 
awal 

5. 

t 

& 

Home 

Untuk kembali ke home page 
yang pertama (tampilan awal) 

6. 

> 

' Swift 

Search 

Menampilkan jendela pencarian 
yang berguna untuk membantu 
proses pencarian di Internet 

7. 



Favorites 

Menampilkan jendela favourite 
yang berisi alamat situs-situs. 
Analoginya seperti buku telepon 

8. 


© 

History 

Menampilkan jendela yang 
berisi daftar halaman yang telah 
diakses 

9. 

a 

A 

w 

Mail 

Membaca e-mail, mengirim 
e-mail, dan membaca berita 

10. 

jj 


Print 

Mencetak halaman web yang 
sedang ditampilkan 

11. 


iwl 

Word Editing 

Mengubah tampilan web 
menjadi format Microsoft Word 

12. 

£ 

3 

Go To 

Menuju web site sesuai dengan 
alamat yang telah ditulis 

13. 


Address 

Space untuk menuliskan alamat 
web site 


80 


Satelit TIK untuk SMP/MTs Kelas 9 






























Sumber: Koleksi penerbit 


Kegiatanmu j 



Amatilah tampilan jendela Internet Explorer. Coba kamu temukan 
komponen-komponen yang ada pada jendela Internet Explorer, 
kemudian kamu gunakan komponen-komponen tersebut untuk 
mengetahui fungsinya. Catat hasil kegiatanmu, kemudian diskusikan 
dengan teman sekelompokmu. 



C. Mengenal Mesin Pencari (Search Engine) 

Mesin pencari (search engine) merupakan situs tertentu yang dirancang 
khusus untuk menemukan alamat web site atau artikel berdasarkan kata kunci 
yang diinginkan oleh pencari informasi. Sekarang, sudah banyak situs yang 
menyediakan mesin pencari (search engine) untuk memberikan pelayanan 
yang memuaskan bagi para pengunjung situs tersebut. Berikut ini adalah 
beberapa jenis mesin pencari (search engine) yang tersedia di Internet. 

1. Mesin Pencari Google 

Google merupakan mesin pencari yang sangat terkenal dan banyak 
digunakan oleh banyak orang. Alamat web site Google adalah htto://www. 
gooale.com untuk layanan dalam bahasa Inggris atau http://www.aooale. 
co.id untuk layanan dalam bahasa Indonesia. 


Mkrniftl I Ifrlr-mcl F KpIsrer 


Hr trfc ft*! tawpfcH fwfc 

-j: J c 

... 

[Ziijh car hltj fimail islmahiOiiJ ■ 





JLl ^ ;S 

_ " % ♦ 

IGGAglG | N taSllfc 



LsfiMlfr 1 

t htou* Hfrnaan | | 

Tslusuii: web laman dan Indonesia 

Gambar 3.7 Mesin pencari Google 


Bab 3 | Akses Internet 


81 









































Sumber: Koleksi penerbit Sumber: Koleksi penerbit 


2. Mesin Pencari Altavista 


Altavista merupakan salah satu mesin pencari terbesar yang mampu 
menampilkan informasi dari basis data situs lain. Mesin pencari Altavista 
dapat diakses pada alamat http://www.altavista.com . 



Gambar 3.8 Mesin pencari Altavista 


3. Mesin Pencari Excite 


Mesin pencari Excite dapat diakses di alamat http://www.excite. 
com. Excite merupakan salah satu mesin pencari yang mampu 
menampilkan informasi berupa web, gambar, berita, audio, dan video. 




Gambar 3.9 Mesin pencari Excite 


4. Mesin Pencari Yahoo 

Mesin pencari Yahoo dapat diakses di alamat http://www.vahoo. com 
untuk layanan dalam bahasa Inggris dan http://www.vahoo.co.id untuk 
layanan dalam bahasa Indonesia. 


82 


Satelit TIK untuk SMP/MTs Kelas 9 












































Sumber: Koleksi penerbit Sumber: Koleksi penerbit 


ilYitaa 1 Intarciii taErc-w'i ImdiftH 




■ 4 «. lit FmIh la*. "M. 

' . J ■£*) / h** ^p 1 ***" 'fjjj ^ - , 

il ;i 


& 

_■__ 





iuAi' 1 M-ifc-H i h : !• +" ,~x r b Panls-E li Ul-T I-pl-iP. I»Mi DbC i* BMi tm an-hn 


mi- . bWii> (• '» 



Gambar 3.10 Mesin pencari Yahoo 



HfKmtSLJL 


5. Mesin Pencari Scirus 

Scirus adalah mesin pencari khusus untuk ilmu pengetahuan. Scirus 
menambahkan sidebar yang menyaring hasil-hasil pencarian untuk akurasi 
maksimal. Scirus memberikan rekomendasi pencarian, kemampuan untuk 
melakukan pencarian di situs lain yang berhubungan dengan kata kunci, dan 
kemampuan untuk menyimpan, email, atau melakukan export situs. Fitur lain 
yang sangat berguna adalah pencarian file berdasarkan tipe, seperti HTML, 
PDF, Word, PS, PPT, dan TeX. Alamat situsnya adalah http://scirus.com . 


3 lir pi iii I *f‘■ tt 1 


9 “' * s' < , M f- J* , ■ - „ 4 .TI H ,S 




il'ia ft" 

Tf7 ^ ' 

di -hi-r-.-i! b 1 1 - ^•'b lifi^n* - j£lW *■ jT~ *~- 

a •*' 

j >W h.-E!Vi.T-P.-<llfr.>' + 'V' 



scirus 

V k**tfk p*fii|1hPf s- J| 

JJaiaKi rmirtft £ixfsm=as 



1W! V T+ >*H»B ■: Itifrv \ r|>, + j-*r.mi w* <SiP »: J J '"-ST. iOWm* <WM M ■+« 

■■ ■■ ■ ir w Hi'-ai m i r vriti m i* *■ r< fr# nivr imiy purTiir Ymwr hi ir Jikn mirirr hfia#tuqaE i*.» x* hisf-' f 

rfl-iftH —MM} iP-J 

““ ihanra ^ 

LKf il ^ iii 

[jyrTp3J#l It*-*. rrtm E LM Wi I FIBF Ft— LTF- SMTW* r — 1 

jL'-JVjd <UldHiLA:kJ!~4 lblL^.«HU >BriMi ljC.qiV4A 

■tm'H In 4 P-KI— Hhji 


Gambar 3.11 Mesin pencari Scirus 


Bab 3 | Akses Internet 


83 









































Sumber: Koleksi penerbit 


6. Mesin Pencari FinQoo 

FinQoo adalah sebuah mesin pencari META tag. Walaupun mirip dengan 
Yahoo dan Google, FinQoo menambahkan tipe pencarian ini ke dalam mesin 
pencari yang lebih baru. Salah satu fitur yang dimiliki oleh FinQoo adalah 
“Quick View” untuk menampilkan situs hasil pencarian dalam halaman yang 
sama. Alamat situsnya adalah http://finaoo.co . 




m ia- 


£.«■ t ■*' w ?'r H f ,p v iHffi It- fcn' 


F lu 


■ 



bih 



1 - 1 XI 




■ t-Jncp iiPiiuxuv 

T f O j % " I -*-v« * Tni. i-iv-rrtj.--J ■ 11! *Pitl - : V r v«w^n- Qki-n • j *■ 

• r Ml .-u * in* 1 u 





■ ■< a .■ u j .a b e ■■ 

TLX I I' - ‘i’ 'J.BE 




■ a I ■I’-m 


EH mUM 1*1 CM-til r-r. n --“" r- 

wnur iw 'am nwt*(] N m fnp J ‘«d ■_(« <*¥- r threw r.'-r tr*> 

Wat/ iH J_-.t UUUi Mf’. M1H rh j -l«» HlMaHt ■ tUI ■ !i • lb 

cm> _ 


UK MB^Wp# 

fOMftWl IVW 


fUrp^lMPE I -1V-_H I ,*Hi i 

Eriu^J 

■ l|r ■ ' 




Gambar 3.12 Mesin pencari FinQoo 


7. Mesin Pencari Alltheweb 

Alltheweb dapat digunakan untuk mencari informasi di situs-situs 
internet. Selain itu, Alltheweb juga dilengkapi dengan kemampuan mencari 
informasi berupa gambar video, MP3, dan file FTP. Alamatnya adalah http:// 
www.alltheweb.com . 

Dalam proses penyimpanan ke dalam database, search engine ini 
mampu melakukan pengideksan terhadap satu halaman penuh, berbeda 
dengan Google yang hanya mampu mengindeks sebesar 110 Kb pertama 
dari halaman sebuah situs. Meskipun demikian, Alltheweb tidak mampu 
mencari file-file PDF dan tidak pula menyediakan fasilitas sebuah situs 


84 


Satelit TIK untuk SMP/MTs Kelas 9 






























Sumber: Koleksi penerbit 


3 j-wf I^iit iv !,!m 


fk tm <— »™>i.. bwh hJ, 


t) w ■ *: < / ■“ 0 h ■■ * i- - ^ -tfH a 

"^7 1 r ■ ■■ ' IJfah-vtr 1 EjH(i ■ ' EJ ■■ ■ Q: 

*K UTM.^1 t 1_M rjft 


.ijr ha>_ki < 



illfiieweb 

* □ i find It dll • v * 


w*-i- 


B ■uHh jni j 


bait* i ±4-,* 


® L* jba 


^■•.T .k"jTV.».di. Un hfc»iw Pu 
Ki ; F'i’ii ; ’ . 1 1 1 1 *!:: *. . ■ 


^ jflvw 

Gambar3.13 Mesin pencari Alltheweb 


Kegiatan mu j 

Carilah informasi dari berbagai sumber tentang mesin pencari (search 
engine) lain yang ada di Internet! Temukan alamat situs mesin pencari 
(search engine) tersebut, kemudian coba kamu akses bersama 
temanmu! Apa kelebihan dan kekurangan search engine yang kamu 
temukan tersebut? Menurutmu, mesin pencari (search engine) manakah 
yang lebih mudah untuk digunakan dan hasilnya lebih memuaskan? 
Diskusikanlah bersama teman sekelompokmu! 



D. Layanan Internet 

Internet menghubungkan kita dengan dunia melalui komputer. Kamu 
dapat mengakses informasi yang ada di Internet dan kamu pun dapat diakses 
oleh seluruh komunitas di Internet. Banyak kemudahan yang dapat diperoleh 
dari Internet melalui berbagai fasilitas yang terdapat di dalamnya. Fasilitas- 
fasilitas yang ada di Internet adalah sebagai berikut. 


Bab 3 | Akses Internet 


85 






















1. E-mail (Surat Elektronik) 

Secara manual, kamu mengirim surat kepada orang lain melalui Kantor 
Pos dengan menyertakan ongkos dalam bentuk perangko. Pengirimannya 
memerlukan waktu yang cukup lama, apalagi daerah yang dituju letaknya 
jauh. Jika waktu pengirimannya ingin lebih cepat, ongkos yang dikeluarkan 
harus lebih besar. 

Fasilitas e-mail adalah fasilitas untuk mengirim dan menerima pesan. 
Jika dianalogikan, e-mail memiliki fungsi yang sama dengan pengiriman surat 
melalui Kantor Pos. Tetapi, terdapat beberapa perbedaan antara mengirim 
surat melalui e-mail dengan mengirim surat melalui Kantor Pos, di antaranya 
adalah sebagai berikut: 

a) Jumlah lembar kertas surat yang akan dikirimkan tidak terbatas karena 
diukur dengan ukuran ruang dalam penyimpan (bytes). Kamu dapat 
mengirim ratusan bahkan ribuan lembar surat melalui e-mail. Coba kamu 
bayangkan jika harus mengirim surat ribuan lembar melalui Kantor Pos. 
Berapa banyak uang yang harus dikeluarkan untuk membayar biaya 
pengirimannya. Oleh karena itu, mengirim surat melalui e-mail akan 
lebih praktis dan efisien 

b) Pengiriman pesan atau surat melalui e-mail dapat dilakukan ke banyak 
orang sekaligus. 

c) Pengiriman pesan atau surat melaui e-mail akan mempercepat waktu 
pengiriman. Jika harus menempuh perjalanan ratusan kilometer 
antarpulau, maka pengiriman melalui e-mail akan lebih efektif dan 
efisien 

d) Pengiriman melalui e-mail tidak dipengaruhi keadaan cuaca. Selama 
jaringannya masih baik, pesan akan sampai dengan semestinya. 


;o 

o 
o 

d 

03 

o 
o 

03 

d 

03 
CD 

s 

LI 
d) 

.Q 

E 

3 
CO 

Gambar 3.14 Mengirim surat melalui kantor pos 



86 


Satelit TIK untuk SMP/MTs Kelas 9 


















2. Mailing List (Milis) 

Beberapa orang yang memiliki hobi atau profesi yang sama dapat 
berkumpul membentuk sebuah kelompok yang dinamakan mailing list. Jika 
diartikan, mailing list merupakan kumpulan atau daftar (list) orang-orang 
yang memiliki kegemaran atau profesi yang sama. Misalnya, beberapa orang 
siswa yang gemar olahraga dapat membuat milis ’’Siswa Olahraga”, siswa 
yang gemar komputer dapat membuat milis "Siswa Komputer, guru-guru 
dapat membuat milis "Guru”, dan sebagainya. 

Pesan yang sampai kepada seorang anggota milis akan disebarkan 
secara otomatis kepada anggota milis lainnya. Demikian pula pesan yang 
dikirim oleh seorang milis akan disebarkan secara otomatis ke anggota 
milis yang lainnya. Oleh karena itu, untuk membangun kebersamaan dan 
kerjasama sangat baik jika difasilitasi dengan milis. 



Apa itu Mailing List ? 


Mailing list adalah group diskusi yang ada di Internet, dimana 
setiap orang dapat berlangganan dan berpartisipasi di dalamnya. 
Kamu dapat membaca mail orang lain dan kemudian mengirimkan 
balasannya. Secara sederhana, mailing list adalah sebuah daftar alamat 
e-mail orang-orang yang mempunyai kesukaan atau kepentingan yang 
sama. 

Jika seseorang mengirimkan e-mail ke salah satu anggotanya, 
maka akan dikirimkan ke semua orang yang terdapat di dalam daftar. 
Selain itu, setiap kali kita atau orang lain membalas sebuah e-mail, 
e-mail tersebut akan didistribusikan ke setiap mail box masing-masing 
orang yang ada di dalam daftar. Semua proses ini diatur oleh sebuah 
program yang dinamakan Mailing List Manager (MLM’S) atau Mail 
Servers. 

Beberapa tips dalam menggunakan mailing list adalah: 

1. Subscribe satu atau dua mailing list terlebih dahulu, kemudian 
lihat banyaknya e-mail yang kamu terima, setelah itu baru kamu 
subscribe mailing list yang lain. 

2. Simpan dan baca instruksi-instruksi yang diberikan setelah kamu 
subscribe ke salah satu mailing list. 

3. Matikan ( unsubscribe) mailing list yang kamu ikuti pada saat 
berlibur, dan subscribe kembali setelah selesai berlibur. Jika tidak, 
maka akan banyak menimbulkan beratus-ratus e-mail masuk 
setiap harinya dan menumpuk pada mailbox. 


Bab 3 | Akses Internet 


87 


























Sumber: Image.google.co.id Sumber: Image.google.co.id 


3. Chatting 

Kata dasar chatting adalah chat, artinya berbincang atau ngobrol. Dalam 
fasilitas chatting, kamu dapat berkomunikasi langsung secara tertulis dengan 
orang lain yang sama-sama sedang online di Internet. 

Chatting merupakan sarana yang murah bagi para pengakses untuk 
berkomunikasi secara tekstual. Jadi, pengguna Internet dapat berkomunikasi 
melalui tulisan. Kemudian, rekan pengguna yang lain akan membalas dalam 
bentuk tertulis pula. Memang ada sedikit kekakuan dibandingkan percakapan 
langsung lewat telepon. Namun, bagi pengguna yang sudah biasa, chatting 
menjadi kegiatan yang mengasyikkan. 



Gambar 3.15 Menggunakan fasilitas chatting 


Perkembangan teknologi komputer dan jaringan telah melahirkan 
kemampuan chatting yang disertai suara (sound). Komunikasi lisan melaui 
chatting sama dengan komunikasi melalui pesawat telepon. Bagi para 
pengguna yang telah melengkapi perangkat komputernya dengan fasilitas 
Web Cam, mereka dapat melakukan chatting dengan melihat wajah rekan 
yang diajak bercakap-cakap. 



Gambar 3.16 Chatting dengan tambahan fasilitas Web Cam 


88 


Satelit TIK untuk SMP/MTs Kelas 9 












Sumber: www.sripoku.com 


4. File Transfer Protocol (FTP) 

Melalui Internet, kamu juga dapat mengirimkan berkas (file) yang berisi 
tulisan, gambar, animasi, musik, atau game kepada temanmu. Ini dapat 
dilakukan karena Internet menyediakan fasilitas layanan berupa File Transfer 
Protocol (FTP). Fasilitas FTP ini memungkinkan pengguna untuk menyalin file 
secara elektronik dari satu komputer ke komputer lainnya di dalam Internet. 
Layanan FTP paling banyak digunakan untuk lalu lintas file, khususnya bagi 
perusahaan dan organisasi atau perseorangan, yang akan mengirimkan 
surat lamaran kerja atau mengirimkan file kepada rekan-rekannya 

5. Telnet 

Fasilitas Telnet memungkinkan kamu untuk mengakses sebuah komputer 
dalam jaringan Internet seperti layaknya kamu bekerja pada komputer kamu 
sendiri. Misalnya, seseorang yang berada di Bandung akan memperbaiki 
naskah yang ada di sebuah komputer di Kalimantan. Maka, ia tidak perlu pergi 
ke Kalimantan, atau ia tidak perlu meminta dikirim filenya. Dengan fasilitas 
Telnet, ia dapat mengakses komputer yang ada di Kalimantan tersebut dan 
langsung memperbaiki naskah yang dimaksud. Orang yang akan mengakses 
harus memiliki alamat IP, user ID, dan password dari komputer rekannya 
agar dapat mengakses secara langsung. Melalui fasilitas Telnet, pengakses 
dapat secara langsung bertukar file yang berisi tulisan, gambar, film, lagu, 
atau game. 


6. Teleconference (Konferensi Jarak Jauh) 


Aplikasi chatting terus dikembangkan sampai tercipta voice chat, yang 
kemudian menjadi teleconference. Caranya adalah dengan menambahkan 
sound card, termasuk VoIP blaster untuk mengompres suara sehingga 
kualitasnya dapat dipertahankan. Ditambah dengan layanan multimedia 
Internet, para ahli dapat mengembangkan suatu layanan teleconference yang 
lebih sempurna. Tujuannya adalah agar para pengakses yang mengunakan 



Gambar 3.17 Teleconference 


Internet dapat melakukan percakapan jarak 
jauh dengan saling memandang satu sama 
lain. 


Seorangpejabatnegaradapatmelakukan 
pertemuan tanpa harus menghadirkan para 
pesertanya di suatu tempat. Peserta dapat 
tetap berada di tempatnya masing-masing, 
namun mereka semua bertemu dalam sebuah 
konferensi jarak jauh, dimana mereka dapat 
melihat satu sama lainnya, seperti layaknya 
berhadapan langsung secara fisik 


Bab 3 | Akses Internet 


89 










Kegiatanmu 



Apakah kamu pernah menggunakan fasilitas yang ada di Internet atau 
melihat orang lain yang menggunakan fasilitas yang ada di Internet? 
Coba kamu cari informasi tentang fasilitas lain yang ada di Internet, 
kemudian diskusikan dengan teman sebangkumu tentang fasilitas apa 
yang dapat dimanfaatkan! 



Tahukah Kamu 



Program Aplikasi untuk Chatting 


Dalam dunia Internet, kita dapat saling berkomunikasi dengan 
orang-orang di seluruh dunia dengan menggunakan fasilitas chatting. 
Kegiatan chatting dapat dilakukan dengan berbagai aplikasi, di 
antaranya adalah mIRC, Microsoft Comic, dan Netmeeting. Pada 
dasarnya, chatting merupakan sarana untuk berkenalan dengan 
pengakses Internet yang lainnya di seluruh dunia. Selain itu, kita dapat 
saling bertukar informasi atau pengalaman. 


Program aplikasi chatting yang populer saat ini adalah mIRC. Kita 
dapat memperoleh program aplikasi ini secara gratis di situs htto://www. 
mlRC.co.uk atau di http://www.mlRC.com . 


Latihan 




1. Apa yang dimaksud dengan browser? Jelaskan dengan kata- 
katamu sendiri! 


2. Tuliskan jenis-jenis browser, kemudian jelaskan kelebihan dan 
kekurangannya! 

3. Bagaimanakah cara mengakses halaman web? Jelaskan dengan 
kata-katamu sendiri! 


4. Jelaskan fungsi komponen pada Internet Explorer berikut ini: 

a. Back 

b. Refresh 

c. Favorites 


90 


Satelit TIK untuk SMP/MTs Kelas 9 







































d. Adress 

e. History 

5. Jelaskan pengertian dari mesin pencari ( search engine )! 

6. Tuliskan alamat dari mesin pencari berikut ini: 

a. Altavista 

b. Excite 

c. Google 

d. Yahoo 

7. Berikan penjelasan tentang mesin pencari Altavista! Apa kelebihan 
dan kekurangannya? 

8. Fasilitas apa saja yang terdapat di Internet? Berikan penjelasan 
singkat tentang fasilitas-fasilitas tersebut! 

9. Bagaimanakah perbedaan antara mengirim surat melalui e-mail 
dengan mengirim surat melalui Kantor Pos? 

10. Jelaskan perkembangan fasilitas chatting di Internet! Manfaat apa 
yang dapat dirasakan dengan adanya perkembangan tersebut? 

V_ ____ J 



Kilasan Materi 




1. Browser adalah perangkat lunak yang digunakan untuk mengakses 
Internet. 

2. Browser yang dapat digunakan untuk mengakses Internet, di 
antaranya adalah Internet Explorer, Mozilla Firefox, Opera, Google 
Chrome, dan Netscape Navigator. 

3. Internet Explorer merupakan browser bawaan dari sistem operasi 
Windows yang banyak digunakan oleh para pengakses internet. 

4. Kelebihan Internet Explorer adalah tidak memerlukan memori 
komputeryang terlalu besar, sudah terinstall secara otomatis dalam 
sistem operasi Windows, dan sudah terintegrasi dengan Microsoft 
Outlook ataupun Outlook Express sehingga lebih memudahkan 
untuk mengirim dan membaca e-mail. 

5. Mozilla Firefox adalah penjelajah web antarplatform gratis yang 
dikembangkan oleh Yayasan Mozilla dan ratusan sukarelawan. 

6. Kelebihan dari Mozilla Firefox adalah ukuran aplikasi yang relatif 
lebih kecil (sekitar 4,5 Mb), mendukung berbagai jenis shortcut 


Bab 3 | Akses Internet 


91 


















untuk aksi, memiliki fitur organisasi bookmark, dan fiturnya lebih 
banyak dari Internet Explorer. 

7. Mesin pencari ( search engine) merupakan situs tertentu yang 
dirancang khusus untuk menemukan alamat web site atau artikel 
berdasarkan kata kunci yang diinginkan. 

8. Alamat web site mesin pencari Google adalah http://www.aooale. 
com atau http://www.aooale.co.id . 

9. Mesin pencari Yahoo dapat diakses di alamat http://www.vahoo. 
com atau http://www.vahoo.co.id . 

10. Mesin pencari Excite dapat diakses di alamat http://www.excite. 
com . 

11. Mesin pencari Altavista dapat diakses pada alamat http://www. 
altavista.com. 

12. Fasilitas-fasilitas yang ada di Internet adalah e-mail, mailing list, 
chatting, file transfer protocol, telnet, dan teleconference. 

V_ J 



Kamu telah mempelajari cara melakukan akses Internet dan fasilitas 
yang ada di Internet. Manfaat apa yang kamu dapatkan dengan 
mempelajari materi tersebut? Apakah kamu dapat menerapkannya 
dalam kehidupan sehari-hari? Coba ambil salah satu materi untuk 
diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. 


92 


Satelit TIK untuk SMP/MTs Kelas 9 
























o 



Soal-Soal Evaluasi 


A. Pilihlah salah satu jawaban yang paling tepat. 

1. Perangkat lunak yang digunakan untuk mengakses Internet disebut.... 

a. cacher 

b. browser 

c. web site 

d. spyware 

2. Keunggulan Internet Explorer di antaranya adalah .... 

a. tidak memerlukan memori komputer yang terlalu besar 

b. ukuran aplikasi yang relatif lebih kecil 

c. memiliki fitur organisasi bookmark yang mampu mengorganisasi 
beberapa tab sekaligus 

d. fiturnya lebih banya 

3. Berikut ini adalah kelemahan Mozilla Firefox, kecuali .... 

a. tidak terintegrasi dengan Microsoft Outlook ataupun Outlook 
Express 

b. memakan banyak memori komputer 

c. harus diinstall terlebih dahulu ke komputer 

d. menggunakan komponen ActiveX yang sering membahaya-kan 

4. Ikon pada jendela Internet Explorer berfungsi untuk .... 

a. mengembalikan penjelajahan sebelum fungsi “Back” digunakan 

b. menghentikan proses loading sebuah web site 

c. melakukan loading kembali dari awal 

d. untuk kembali ke home page yang pertama (tampilan awal) 

5. Ikon pada jendela Internet Explorer yang berfungsi untuk menampilkan 
jendela yang berisi daftar halaman yang telah diakses adalah .... 

a. 45*1 c. Qgo 

d. • 



Bab 3 | Akses Internet 


93 













6. Komponen “Stop” pada Internet Explorer berfungsi untuk .... 

a. menghentikan akses Internet 

b. menghentikan akses pada sebuah web site 

c. menghentikan proses download sebuah web site 

d. menghentikan proses loading sebuah web site 

7. Situs tertentu yang dirancang khusus untuk menemukan alamat web 
site atau artikel berdasarkan kata kunci yang diinginkan oleh pencari 
informasi disebut.... 

a. mailing list 

b. e-mail 

c. search engine 

d. file transfer protoco 

8. Fasilitas Internet yang fungsinya sama dengan pengiriman surat melalui 
Kantor Pos adalah .... 

a. chatting 

b. telnet 

c. e-mail 

d. mailing list 

9. Fasilitas File Transfer Protocol berfungsi untuk .... 

a. mengirimkan berkas (file) yang berisi tulisan, gambar, animasi, 
musik, atau game dalam Internet 

b. mengakses sebuah komputer dalam jaringan Internet seperti 
layaknya bekerja pada komputer sendiri 

c. berkomunikasi langsung secara tertulis dengan orang lain yang 
sama-sama sedang online di Internet 

d. mengirim dan menerima pesan melalui Internet 

10. Berikut ini adalah program aplikasi yang dapat digunakan untuk chatting, 
kecuali .... 

a. mIRC 

b. Microsoft Comic 

c. Netmeeting 

d. Microsoft Word 


94 


Satelit TIK untuk SMP/MTs Kelas 9 










B. Jawablah pertanyaan berikut ini dengan benar dan singkat. 

1. Jelaskan pengertian browser, kemudian tuliskan jenis-jenis browser 
tersebut! 

2. Bagaimanakah cara mengakses halaman web? Jelaskan langkah- 
langkahnya secara singkat! 

3. Jelaskan fungsi ikon pada jendela Internet Explorer berikut ini: 

a. 

b. 


c. 


d. 



f. t v 

4. Apa yang dimaksud dengan search engine ? Jelaskan! 

5. Fasilitas apa saja yang terdapat di Internet? Berikan penjelasan singkat 
tentang fasilitas-fasilitas tersebut! 

6. Tuliskan jenis-jenis search engine dan alamat situsnya! 

7. Jelaskan kelebihan dan kekurangan dari Internet Explorer! 

8. Jelaskan kelebihan dan kekurangan dari Mozilla Firefox! 

9. Bagaimanakah perbedaan antara mengirim surat melalui e-mail dengan 
mengirim surat melalui kantor pos? 

10. Apa manfaat adanya milis? Jelaskan! 


Bab 3 | Akses Internet 


95 












C. Pasangkanlah! 



r 




Percakapan jarak ja 
lenaan saling memanaa 
lin 


v. 


j 



f \ 

Berkomunikasi langsung 
secara tertulis dengan orang 
lain yang sama-sama sedang 
online di Internet 

V_-_______ _ _ _ _ _ _ J 



96 


Satelit TIK untuk SMP/MTs Kelas 9 













































-\ 


1- JU 

Salah satu mesin pencari 


terbesar yang mampu 

WL/' 1 

menampilkan informasi dari 

l M 

basi'data situs lain 


L J 




-\ 

Menampilkan jendela yang 
berisi daftar halaman yang 
telah diakses 

_ > 


Bab 3 | Akses Internet 


97 






































i k -‘-■i Nf- t i “I ™ 1 

--- - - — - SJ _ ■ ■ i 

I frUl-JPi n«ta ■ llTllBIl l III! 


-S 

Menampilkan jendela favourite 
yang berisi alamat situs-situs. 
Analoginya seperti buku 
telepon 

_ 



Search 


-\ 

Menuju ke halaman yang 
sebelumnya diakses 

_/ 





-s 

Menampilkan jendela 
pencarian yang berguna untuk 
membantu proses pencarian 
di Internet 

_/ 


98 


Satelit TIK untuk SMP/MTs Kelas 9 





























Menjelajahi Internet 




Gambar4.1 Informasi yang ada di Internet 


Aneka informasi dapat diakses melalui Internet setelah perangkat 
keras dan perangkat lunaknya tersedia. Melalui web browser, misalnya 
Internet Explorer, kamu dapat mencari informasi, seperti mencari sumber 
bahan belajar, berita olahraga, kesehatan, hiburan, dan sebagainya. Selain 
mencari informasi, kamu juga dapat mengirimkan informasi kepada orang 
lain atau menyimpan informasi agar dapat diakses oleh orang lain melalui 
Internet. Misalnya, kamu akan menyimpan data pribadimu pada sebuah 
situs pendidikan. Bagaimanakah cara mengakses beberapa situs untuk 
mendapatkan informasi yang bermanfaat? Bagaimanakah cara menyimpan 
halaman web? Bagaimanakah cara men download informasi dari Internet? 
Ayo temukan jawabannya dengan mempelajari bab ini. 

Setelah mempelajari bab ini, diharapkan kamu dapat mengakses beberapa 
situs untuk memperoleh informasi yang bermanfaat, menyimpan halaman web, 
dan men download informasi yang bermanfaat dari Internet. 






















Peta Konsep 


Menjelajahi 

Internet 


browsing 


download 


> 

search engine 


e-mail 


Memperlancar 

browsing 


Menyimpan 
Halaman Web 


hasilnya 

disimpan 

Menggunakan 
search engine 
Google 


Menggunakan 
fasilitas e-mail 


Membuat alamat 
e-mail pribadi 


Login ke alamat 
e-mail pribadi 


Menulis dan 
mengirim e-mail 


Kata Kunci_ 

Browsing, cache, download, offline browsing, online, search engine, 
sign out, login 









































A. Memperlancar Browsing 

Terkadang muncul masalah ketika mengakses Internet, misalnya waktu 
yang relatif lebih lama atau bahkan kegagalan dalam mengakses atau 
mendownload data. Untuk itu, kamu harus mengetahui cara-cara yang tepat 
dalam mengakses Internet agar semuanya berjalan dengan lancar. Berikut ini 
adalah beberapa cara yang dapat dilakukan untuk memperlancar pencarian 
atau akses Internet. 

1. Hindari Jam Sibuk 

Jika mungkin, jangan melakukan browsing pada jam-jam sibuk (biasanya 
jam kerja antara pukul 09.00-17.00) agar browsermu tidak ‘terjebak kemacetan’ 
lalu lintas di dunia maya. Pada jam-jam itulah banyak orang yang mengakses 
Internet. 

2. Tambahkan Cache Browser 

Pada waktu kamu mengunjungi suatu situs, Internet Explorer 
menempatkan kode HTML dan grafik dari situs tersebut pada cache. 
Cache membantu Internet Explorer bekerja lebih cepat pada saat kamu 
mengklik tombol Back. Agar proses browsing menjadi cepat, kamu perlu 
mengalokasikan jumlah space pada harddisk yang memadai untuk cache. 
Caranya adalah sebagai berikut: 

1) Pilih menu Tools pada Internet Explorer. 

2) Pilih Internet Options. 


-i~ 


■e 

<b 

c 

CD 

Cl 

J: 

a> 

5 


d) 

n 

£ 

3 

CO 


H Gooe!e - Microsoft Internet Explorer 


Filt Edit view Favorite; 



L, 


Web Gam bar £i 


Mad and Haws- 
Pop-up Stacker 
Manage Add-ons^ , 
Synchronize.... 
Windows Update 

Windows Messenger 


Gambar 4.2 Menampilkan Internet Options 


¥ 

¥ 



3) Pilih tab General. Pada kotak dialog Internet Options. 

4) Pada bagian Temporary Internet Files, klik Settings. 


Bab 4 | Menjelajahi Internet 


101 

























Sumber: Koleksi penerbit Sumber: Koleksi penerbit 


inscrnci QeHi&ns 


General 





Privacy Content Pio^omt AcJvsnred 


pig# 

Vow change PW W> U» TOf hom# p*g# 
Addfeii 



Use Curtttf U:t Odai# 


UtefiLanfc 


I ftmpCMsry Internet Fits 

\! P*g*t you vie# ^ IK# internei vt w&ted in * speitsf f gI*sj 
lor giadt. vwwng batar 



Ciir-rteCgotjm w Bqtort Flgf- r | i ctiings... 





The Mislay fokler ccMmts Mr lo pages y«/ve vi-tfed. fer 
q«ek aee«* te ewtrfsy vrev^d pag*t. 


Days r 0 keti? pfrje* tn hi$-l«y 1 C □SirHifclaty 


Cctort 


Fonts 


Larfguagei, 


Actubb% 


1 ^ 


Cancel 



Gambar 4.3 Memilih settings untuk Temporary Internet Files 


Di bawah Amount of disk space to use, geser tombol ke arah 
kanan. Alokasikan sekitar 5 % dari space (ruang) pada harddisk 
untuk cache. 


Tekan OK untuk mengakhiri. 


S cl C i n^.s 





ChedkFcf newer ^em>jnj of ftwad,E-spec: 
O Every vu*. to the &a?e 


- Every u^e you flat Ifpterfitf t>ffcTt« 

i ■ i rMJT^K.<.■*,- 


'■••«■,IrVe-STnH! fh- \ FcAih 

Cu«rt«r Iwatian; C ilpacunerti -sj-J Satr^js'iPT 

LEUSEn.ifLiXd 
Jn£4m*( NM'i 

fvrouY. of dsh space fra use: 

_w iw ; mb 


I HffVtF ^sr... 


m wFfe..^] | vfrwOfeifrtT... 



Cancet 


Gambar 4.4 Mengatur space harddisk untuk cache 


102 


Satelit TIK untuk SMP/MTs Kelas 9 






































































3. Tidak Menampilkan Animasi dan Multimedia 

Animasi mungkin membuatbrows/'ngmenyenangkan, tetapi memperberat 
kerja browser. Untuk menonaktifkan animasi, ayo ikuti langkah-langkah 
berikut ini: 


1) Pilih menu Tools pada Internet Explorer. 

2) Pilih Internet Options. 

3) Pilih tab Advanced. 


internet Options 



■e 

CD 

C 

CD 

CL 

is- 

a> 

5 


a) 

n 

E 

3 

CO 


Seiran Security Pt ivacy Content Connections Programs Advanced 
Settings: 


II _ » 




— 

Always expand ALT lexl lor tmages 

Move system oaiet withlocus/sdecbon changes 


8 rising 


✓ 

Always send URLs as UTF-8(requaet restart) 

Automatical^ check for Internet Explore? updates 


✓ 

One unused folders in History and Favorites (requites regard 


✓ 

Disable Script Debugging [Internet Explorer) 


✓ 

Disable Scijpt Debugging (Oihe/J 



Display a notification about every script cnidf 



Enable fold* view for FTP sites 



Enable Install On Demand [Internet Eapkwerl 


!Z 

Enable Install On Demand [Other) 


*/ 

Enable offline items lo be tyncftfoniztd on a schedufe 


V 

Enable page transitions 

Enable Personated Favorites Mertu v 

[<|L 


> 1 


Reverie Defaults- 


c 


OK 


Cancel 


Gambar 4.5 Tab Advanced pada kotak dialog Internet Option 


4) Geser layar ke bawah (scroll down) sehingga sampai di bagian Multimedia. 

5) Hapus tanda cek pada opsi Play animations in web pages dengan 
mengklik kotaknya, lalu klik OK. 


Bab 4 | Menjelajahi Internet 


103 





































■e 

CD 

C 

CD 

a 

a> 

§ 


a> 

n 

E 

3 

(O 


GeneiPdl Eecuky Piracy Co^ant Connadlkirts Rogfrims; Atfvanptd 
gdfing/r. 



Mu!iit.*da 


E^eNe Atrfomafcic iniatje Rtsfirnj 
Erublft tn^^t T wlbar Otquw restart) 


Pl-iy AlifTiMbrE hi web pag«5 


Play so^irwit n wtb eag#j 
Ray viflfrOS wd> 

Sta* twwjge downfead pla£*hold*f& 
Showpicluies 
'ijm-y* image duheirrog 
Printing 

| ] P^t baCk^KVJrtd COtefS fflQgH 
\ Starch fromtfr&AJdf«i bar 
\ When starching 

Di s^lay iaiulis. arni go to ih- most hk My £il« 
) Co nor so^cb horn the Ack^tsi b* 

1 .) Jos! ispi^ tbt remit? in the main window 


R 


fieitote D tfiyi'.s 


QK j Cancel 


Spp^ 


Gambar 4.6 Menonaktifkan animasi pada halaman web 


Kini browser hanya akan mengambil frame pertama dari setiap animasi 
GIF, jadi gambar yang tampil tidak bergerak. 

Demikian juga untuk menonaktifkan suara dan video, kosongkan tanda 
cek pada kotak di depan Play Sounds in web pages dan Play Video in web 

pages. Bahkan jika perlu, kamu pun dapat mencegah ditampilkannya gambar 
(bila kamu hanya membutuhkan teksnya saja) dengan mengosongkan tanda 
cek di depan Show Pictures. 

4. Hentikan Proses Download 

Jika browser terlalu lama mengakses suatu halaman web dan belum 
selesai juga, klik tombol Stop. Kamu dapat membaca sebagian isi halaman 
yang sempat ditampilkan. Jika sesuai dengan yang kamu cari, boleh 
dilanjutkan. Klik tombol Refresh agar Internet Explorer mengulangi proses 
download. Terkadang, rute yang digunakan browser macet. Dengan 
mengulang proses download, browser dapat menemukan jalur baru yang 
agak kosong di Internet. 


104 


Satelit TIK untuk SMP/MTs Kelas 9 




























5. Membuka Jendela Baru 

Selama menunggu proses download, kamu boleh melanjutkan kegiatan 
browsing yang lain dengan membuka jendela browser yang baru. Caranya, 
tekan Ctrl + N atau klik menu ^ile New Window. 


Contoh 


Membuka jendela baru pada saat browsing 

Misalnya, kamu sedang membuka situs Departemen Pendidikan 
Nasional ( , http://www.depdiknas.ao.idj . Jika kamu akan membuka 
jendela baru, lakukanlah langkah-langkah berikut ini: 

1) Klik menu File. 

2) Klik submenu New. 

3) Kemudian, pilih Window. 





yj - -f-- 

Gambar 4.7 Membuka jendela baru pada saat browsing 

4) Jendela Internet Explorer yang baru akan muncul. 

5) Kamu dapat mengunjungi situs lain dengan menggunakan jendela 
Internet Explorer yang baru, misalnya situs Departemen Keuangan 
Republik Indonesia yang alamatnya adalah http://www.depkeu. 
go.id. 




Bab 4 | Menjelajahi Internet 


105 


















































6) Ketikkan alamat tersebut pada kolom Address, kemudian klik 
tombol Go. 




Gambar4.8 Mengunjungi situs lain menggunakan jendela baru 


7) Dengan demikian, kamu dapat mengunjungi beberapa situs dalam 
waktu yang bersamaan dengan menggunakan jendela Internet 
Explorer yang baru. 


6. Gunakan Tombol Klik Kanan Mouse 

Dengan menekan tombol klik kanan mouse pada halaman web yang 
ditampilkan oleh browser, maka akan muncul pop-up menu yang isinya 
tergantung dari posisi pointer mouse. Penggunaan klik kanan ini banyak 
manfaatnya dan sangat membantu kegiatan browsing. Jika pointer mouse 
menunjuk sebuah link, kemudian kamu klik kanan link tersebut, maka akan 
muncul menu-menu sebagai berikut: 

1) Open : untuk membuka halaman yang ditunjuk oleh link. 

2) Open in New Window : untuk membuka halaman yang ditunjuk oleh 
link pada jendela baru. 

3) Save Target As : untuk menyimpan file ya g ditunjuk oleh link. 

4) Print Target : untuk mencetak h alaman web yang ditunjuk oleh link. 

5) Copy Shortcut : untuk mengkopi alamat URL dari link yang dimaksud. 

6) Jika pointer mouse berada di atas sebuah gambar (image), maka akan 
muncul menu Save Picture As atau Save Background As untuk 
menyimpan file gambar itu ke harddisk. 


106 


Satelit TIK untuk SMP/MTs Kelas 9 






























































Sumber: Koleksi penerbit 


KlI Mk 'MAM l*tw> y« . . I *■ *11 |Ki«m-*s «f*M li-“ *i M ■■■►*+ 



KATARAK 



E 


=5 

CO 

Gambar 4.9 Menu klik kanan pada sebuah link 


7. Menyimpan Situs Favorit 

Jika kamu menemukan sebuah situs atau halaman web yang menarik 
dan berencana untuk mengunjunginya kembali pada suatu waktu, sebaiknya 
kamu memasukkannya ke dalam daftar favorit. Caranya adalah sebagai 
berikut: 

1) Dalam keadaan halaman web terbuka, klik menu Favorites. 

2) Pilih Add to Favorites sehingga muncul jendela pop-up. 



Gambar 4.10 Menambahkan alamat web ke menu Favorites 


Bab 4 | Menjelajahi Internet 


107 
































Sumber: Koleksi penerbit 


3) Kamu boleh mengubah nama webnya pada jendela pop-up, kemudian 
tekan Enter atau klik OK untuk menyimpannya. 




Gambar 4.11 Mengganti nama web pada jendela pop-up 


Nama halaman web itu akan tersimpan dalam menu Favorites sebagai 
shortcut (jalan pintas) untuk membuka halaman web itu. Untuk mengaksesnya, 
kamu tidak perlu lagi menulis alamat URL-nya. Kamu tinggal mengklik saja 
menu Favorites, lalu pilih nama situs tersebut. 



Pflp.TrlHT1i 


Wah QarafcJr L-rae- Euyj fltan Gto-jiI u^ltH w - -i 


Ida Add.., l£i QnJWP^r... 





\ 


TaMuri QjEalf ~1| SfjiUtf Bjmrtytqi | 

TeLuiuri i r vvtb 0 1'irn.t'i Jd'i Irdme - : :j 



Gambar 4.12 Membuka situs dari menu Favorites 


8. Offline Browsing 

Offline browsing adalah sebuah cara untuk menghemat penggunaan 
waktu online. Dengan offline browsing, kamu dapat menyimpan sebuah 
dokumen web (lengkap dengan link dan isinya) ketika sedang online 
(terhubung ke Internet) agar dapat dibuka kembali kapan saja meskipun 
dalam keadaan offlin (tidak terkoneksi dengan Internet). 


108 


Satelit TIK untuk SMP/MTs Kelas 9 



































Kegiatanmu 



Lakukanlah kegiatan berikut ini dengan menggunakan petunjuk yang 
telah kamu pelajari! Setelah melakukan kegiatan ini, kamu dapat 
meningkatkan keterampilan teknismu dalam memperlancar browsing. 

1. Menambahkan cache browser. 

2. Melakukan pengaturan agar halaman web tidak menampilkan 
animasi, gambar, dan video. 

3. Membuka jendela baru pada saat browsing. 

4. Menyimpan alamat situs favorit pada saat browsing. 

___ J 


B. Menyimpan Halaman Web 

Keinginan untuk segera menyimpan halaman yang terpampang di 
monitor sering terjadi, karena dirasakan sangat penting. Oleh karena itu, 
sebaiknya kamu segera menyimpan halaman web yang terpampang tersebut. 
Ayo perhatikan contoh berikut ini, kemudian coba kamu praktikkan untuk 
meningkatkan keterampilan teknismu dalam menyimpan halaman web. 



Contoh 


Menyimpan halam web 

1) Munculkan sebuah halaman web, misalnya: http://www.ilmukomputer. 
com 

2) Klik Menu lie, kemudian Save As. 


1 -is MUfi.cpn JWtratsfi Ivtpnti 


CD 

c 

CD 

Q. 

is- 

.CD 

5 


<D 

n 

E 

3 

(/) 


'■■"irr*! Tfr* m 



■p 

fl**. 

im rm 

CM-£ t 

n 


IM 

CM-* 


1 

ini 

f r 


_I 


_ i 


a - _ ii & 


£3 4* 



Haging Elap-aT r mhhiilkjm Irka-ci* 

Gambar 4.13 Menyimpan halaman web 




Bab 4 | Menjelajahi Internet 


109 





































3) Setelah muncul kotak dialog Save Web Page, tuliskan nama 
file (lebih baik nama file dan tipenya tidak berubah), kemudian 
tempatkan pada folder yang dikehendaki. 

4) Tekan tombol Save. 



Gambar 4.14 Memberi nama file halaman web dan menempatkan dalam folde 


Halaman web yang telah disimpan di komputermu, sewaktu-waktu dapat 
dibuka kembali tanpa harus melakukan koneksi ke Internet (offline browsing). 
Kamu dapat membacanya dengan lebih tenang, tanpa merasa khawatir 
terlalu lama melakukan koneksi ke Internet. 

Kegiatanmu J) 

Kunjungilah situs: www.depdiknas.ao.id . kemudian simpan halaman 
web tersebut dalam komputermu. Setelah selesai menyimpannya, 
tutup koneksi dengan Internetnya. Coba kamu buka kembali halaman 
web tersebut, kemudian baca halaman web tersebut. Informasi apa 
yang kamu dapatkan dari halaman web tersebut? Menurutmu, apa 
keuntungannya jika kita menyimpan suatu halaman web sebelum 
membacanya? Diskusikanlah bersama temanmu. 



110 


Satelit TIK untuk SMP/MTs Kelas 9 







































C. Menggunakan Search Engine Google 

Mencari data atau informasi di Internet memerlukan bantuan perangkat 
lunak pencari yang disebut mesin pencari atau search engine. Beberapa 
situs telah menyediakan mesin pencari, namun yang paling banyak diminati 
adalah mesin pencari Google dengan nama situs www.aooale.com untuk 
versi bahasa Inggrid atau www.aooale.co.id untuk versi bahasa Indonesia. 


Dalam perkembangannya, situs ini telah mengalami perubahan tampilan 
maupun sarana di dalamnya. Langkah-langkah mencari data atau informasi 
melalui mesin pencari Google adalah sebagai berikut: 


1) Tuliskan alamat http://www.aooale.co.id pada Address Internet Explorer. 

2) Setelah muncul halaman web Google, tuliskan kata kunci artikel atau 
informasi yang akan dicari pada kolom yang tersedia. Jika kata kuncinya 
lebih dari satu kata, maka gunakan tanda petik dua (”...”). Misalnya, 
kamu akan mencari artikel tentang laboratorium komputer. Ketikkan 
’’laboratorium komputer” pada kolom yang tersedia, kemudian tekan 
tombol Telusuri dengan Google. 


3 Mk 'will im 1 rr'J ri 


fk liU 1 H ■*. Hfk 


Jr d Jsl f*' * ^ 

■ . , -i ■. . A *6 3 

k*ri ijiwy fr-O* <0 Qi 

v Da 

■’ r i bAl l -lX3 Vi'TLi.i JE J.P " 

i 



Gambar4.15 Menuliskan kata kunci pada search engine Google 


3) Halaman web akan menunjukkan hasil pencarian. 

4) Klik salah satu hasil pencarian untuk membacanya dan kemudian 
menyimpan atau mencetaknya. 


§ 

c 

CD 

CL 


is- 

5 


<D 

E 

3 

CO 







Gambar4.16 Hasil pencarian dengan search engine Google 


Bab 4 | Menjelajahi Internet 


in 












































5) Halaman web akan menunjukkan artikel yang merupakan link dari hasil 
pencarian yang diklik. 



Gambar 4.17 Artikel hasil pencarian yang ditampilkan 


6) Lakukan salah satu kegiatan berikut ini: 

a) Simpan artikel dengan memilih menu File —Save As. 

b) Cetak artikel dengan mengklik ikon 

7) Klik ikon o * untuk menampilkan hasil pencarian yang lainnya, 
kemudian lakukan kembali Langkah 6). 


Dalam menggunakan search engine Google, kamu dapat melakukan 
penelusuran lanjutan. Dengan penelusuran lanjutan ini, kamu dapat mencari 
informasi yang lebih spesifik. Langkah-langkah mencari data atau informasi 
dengan penelusuran lanjutan adalah sebagai berikut: 


1) Tuliskan alamat http://www.aooale.co.id pada Address Internet 
Explorer. 

2) Setelah muncul halaman web Google, klik Penelusuran Lanjutan. 


3 G**£lr 

M‘c raMi! Iirlffncl Fip4ar&r 


Hlijpt] 

1% CdK 

O 1 

ty" F*w«rfLw to* 

[*) t, ff! 


* 

1 ' ay Htt 4! 


...™ ^ 4 


vtrh fcfljiibi r time tilidJ t J Email 'jElEDiharna ■ IGjiflalft | Mafiillt 




| Jg-miM y OQ.j!* j ^ i U b^u'ilv q J 

Telusuri: - web laman dari Indonesia 




Gambar 4.18 Penelusuran lanjutan pada search engine Google 


112 


Satelit TIK untuk SMP/MTs Kelas 9 























































3) Tuliskan dan pilih hal-hal yang dinginkan pada kolom-kolom yang tersedia, 
Misalnya, kamu akan mencari artikel tentang laboratorium komputer”. 
Ketikkan laboratorium komputer pada kolom yang ditunjukkan pada 
gambar berikut. Kemudian, tekan tombol Telusuri dengan Google. 


Google 


CD 

C 

CD 

Q. 

ic 

.CD 

5 


<D 

n 

E 

u 

CO 


li 
Ml Eh 


w±±*kim 


p ?ii thi-'iji-iri l-inful-in 

-lir ukdl^ llJ kiH jl 

“P !*“■ # 

U Hfl| lfti*l II ■ f r'** ■ 

hwjtn | ■ I Xif tn h|■ 

—|. a -k| ^pr + 

I M- ■ ■■Hi'fKH Ji i.l f|i |*'« H" B | 

J ■' 1 ■ -i- 1 >ir-fc “-n ip 1 '- 4 >r« r 4j h-Ii 

•WHIP MM UFvl # W “iP I “PI iMiMJ ]■■! Ik|ri I 

r ■ ■ hi* 

!* j V Ji ir I 1 ■ J I vim 1 


•iir ■ >' In I m* 1 III 


llLna 


48* t Fi tam ihi^ t —1 

f M # t-l^j&rii- IH pHHHiliP 


!MT- 

i -- -■ J- iBHPv 


iig* ■ 


ftHi wf* yp 

■ 

i in- i* i 




■TPI I rip* |«W 1 

w ■■ 


Gambar 4.19 Kolom isian penelusuran lanjutan 


Ik 

c 


iLKu 






I , 
1^1 


A 

Ayo lakukan kegiatan ini untuk meningkatkan keterampilan teknismu 
dalam menggunakan search engine Google. Carilah informasi yang 
bertemakan: 

a. pengertian Internet 

b. manfaat Internet 

c. jaringan komputer 

d. buku sekolah elektronik 

e. sistem pendidikan nasional 

Pilih salah satu artikel hasil pencarian untuk dibaca, kemudian cetak 
halaman tersebut, masing-masing 1 artikel untuk setiap tema. 

Berlombalah dengan teman-temanmu untuk mendapatkan informasi 
yang terbaru, menarik, dan bermanfaat dengan menggunakan search 
engine Google. 


Kegiatanmu J 



Bab 4 | Menjelajahi Internet 


113 






















D. Menggunakan Fasilitas E-mail 

Salah satu fasilitas yang ada di internet adalah e-mail. Dengan 
menggunakan e-mail, kamu dapat mengirimkan pesan, surat, atau gambar 
dalam bentuk digital kepada orang lain yang juga memiliki alamat e-mail 
pribadi. Kamu dapat berwirausaha dengan memanfaatkan fasilitas e-mail ini, 
misalnya menyediakan jasa pengiriman surat melalui e-mail. 

Kamu dapat berkirim surat dengan temanmu melalui fasilitas e-mail. 
Tetapi, kamu harus memiliki alamat e-mail pribadi terlebih dahulu pada situs 
tertentu, misalnya pada Yahoo. Bagaimanakah cara membuat alamat e-mail 
pribadi pada situs Yahoo? Bagaimanakah cara menggunakan e-mail yang 
telah kita buat? Ayo cermati uraian berikut ini agar kamu memahaminya. 


1. Membuat Alamat E-mail Pribadi 

Ayo ikuti langkah-langkah berikut ini untuk membuat alamat e-mail 
pribadi pada situs Yahoo. 

1) Bukalah situs http://www.vahoo.co.id . 

2) Klik pada pilihan Mail. 


Ik wdrUHtipHfi JtihhI Eifitanr 


*m 1 - 




Hut 


- ■ J—SP PH |*4Hi Bpt 

} 9 | yj u y- 

|l|hf l 

' I- 


5NHP- 


eft 


■;4 


j 


I L'i vnKH '13 *>***■ 


0> 

c 

0) 

cl 

ic 

5 


a) 
n 

E H |! ■ 

3 . 4 

(/) Dm 


it 

<J L IWVI 

^ Sr*.#-. 

i F*«i 

-klhh v < U,lbM II 

iMintai *r*v+: 


il if —i-S I, 

i li — l it- L i 



Cwi- 




■ pi » 'Jr-* in 


as 



Omuii i ■ ' siik ji*i, suh h 

■ tri'iibj^un AhmmI 

Mp in hn ^ V- 

■' j ■ UMI . i^> P n 

■ Hi Lrjfal Iriil 14 di-TfiJ Hi e TbTj 

■ fffchi'ilir Ii ihi irlbw 




■ 1 jr • 



Lru. k* v.; 


PEHNLJU 1005 

LiKpu^i Migjwan 
fiiiin ji Pinqsfa vtui Sra 1- ! 




A ’ vbhL ’ 


J U T-l 



KETIKr 

r- m PNkVr' MOU J i 

KIRIH KEl 

<J J UI urtiTi HUM 


loin' *■ 1 - ■ ■ 


bill 11 H. 




i^rw 


j J£ | 


MkIjJ *■ ■■■-- h-H f JA^' 

Zm\ wrfi HUM Lv Li-«- dm 


Gambar 4.20 Membuka fasilitas e-mail pada Yahoo 


114 


Satelit TIK untuk SMP/MTs Kelas 9 









































Sumber: Koleksi penerbit 


3) Jika kamu belum memiliki ID Yahoo, maka kamu harus memilih Daftar. 


IftHoOP. mail 

IlffiOMEJlA, 


K tit t-ah t*rb st Jt 

Ink ill-rill i-jgi mi iig.'i.ijniv, Jnlo i1=in +i np^iun .ig-ir rl^ii L'n-.ir g 

»»r- kfEttt* q- i mwpngvitariiTttfl 


M*ngJmper kotifato dfngaci mudah 

pirHjnkiWji tlntyatanlAfcknr ■jprgi.inl-frniiann not K-fiTii'i -pmija 

e#|i *1 Tithk igi lifli rW* IjrW hWlfllH flljpku HWnif 


myni * i |jn In dH«ny[Jur>^h jn JiLlijumC ynnjii iiJu 

r □ L.h pfm lmI b jt u And a? 

km-jkkin litfnii sir yua (^min Mm iu«_ CmkJhfltunom 
A/i 11 i 41 h *. 1*119 ifun LTi rafaw 


i jAbbI a K 4r.:>j at 




MjsuI( let Yjheg!: 


A* jfctfi 4hn Aj^.i ainil 
B^hmi i*w f'M'i 



DVin_ 

B 

>i-kir. r rT-i dr, *r,i t ««.i 

EiTnlL 


G ftl-lfi III llhllik 

2 jHt VIP Otl 

L-. * ■ j-3" 1 nrinq t*i kJOT tl kunpiJlff 

ptml| 

[ Miirjgk ] 

U-j|. - IS ilJ'J v-ar-J' Afh[i" | E j mi 
LufliJk m*r,i£ 


B*luirk p\m)ta ID Yflhb^l? 

PTV^fyi pprie inargriTrrUiJah 


0 3Tpr 


h'j* YrL.if’ t--fljps>i! #1* U4 it? Nfl »f lWTM^W&> ,J fmv# Hjfc b* llik |A I Krinfafn 

UflM 1 

iPEMKFiTnHUAJt K*»j iu»rmfn p\ im 4IAhw 

l *>*. j- - ■ ' Ij * ■> !■»!:*■ i luh Idling hjg ji" mi ■-gg-jn^ jp< i%iimJir -■ : i bji jl-iA ks ! i v i r ; ■ -i,: 

Gambar4.21 Mendaftar untuk mendapatkan ID Yahoo 

4) Isilah form pendaftaran yang muncul, kemudian buat ID Yahoo, alamat 
e-mail, dan sandi ( password) yang dinginkan. Misalnya, alamat e-mail 
yang akan dibuat adalah akfen_cr7@yahoo.co.id. 

5) Setelah semua data diisi dengan benar, klik Buat Akun Saya. 


Bab 4 | Menjelajahi Internet 


115 



























Sumber: Koleksi penerbit 



Halo! 

k.iirM if Jin jt i!*- 1 y ’ *ipk ai > A/ntt i~il .|^ itkfrrujj.ii'i 4k jin VkhQffll 
dal in i>4ja tjn^kih ir-udV Jawabiah beb#rspa ptnififas^ 
mydih p44i ID dvi s-imfc, din Ards pun srap 


BiZfetfli piMTVl C 1 sjLflI <djT M T 

| hibsaik 

Lll^Ji tl rj |[. TjJ'K^y k‘>' 


StopM*****-*) *r! 


i, i; n i j !. i h--i-ii af p11 -n 11j hM i i And<i„. 


Njrffej S^k 

Akfen 

Efendi 

Jwjllt; rTiiLajiim 

Laki-laki 


T^r.pyil L^tiir 

16 

Maret ■ 1986 

Sarjra Urfl«3?l di 

Indonesia 


K&df Pen 

41271 


Z. Pllllt Ddai vi!iill 



ID V-khQcjS 4 vi 

akfen_cr7 

^ | y^tw.wid Ml Ip* 1 *** J 


d* 

Ktt* ij: srrfi l^rmifi 


I'.riujlin L ijA4 


2. Jtka Aknhk I<I|HI tainli tf-Vi IT 1 Alu... 

Emiri Aismaiift akfen_efendi@yahoo.co.id 
FTnnnf *M‘i kframjiii^n Siapa nama belakang guru favorit Anda? 
jjwnUCT ■'■ r- ■ einstein 


ttbfrap;* data i-sq 1 


>".'(£■/(*i 1 *- v Frr..v F'm.r..u. !*| im, m t* tMM- rw^wjtaJH^ priQrfMMi. nwi rti* t** in it 


KBEikkin kodn yong z12se6 
d1yr*wkk*n 



■‘inda t ?! 1. J? r j Sira luM Hivifbfett dirt rfitrtYikiLi Kitti W «rt L -J rariifl Ylttttf Jtn ■ • ■ i ; vfrfci V a.,.v J , 

Jti "^rj;iTT r > pgsnn pfrtrri bvi VrtKW - racwi ^UtionF. 

ful* fllm K(d*rCu4n Ufiftm MtJ 

PW« I#T>r b"!V.V. Aindk. Gtnj-r*Ti nt il m iImITi ihfidU +i r M l# Akin sf V*fvi* AriCii 



i mi Afciim S-ay* 



Gambar 4.22 Form pendaftaran untuk membuat alamat e-mail di Yahoo 


Et-iJliiK 


6) Jika pendaftaran telah sukses, maka akan muncul tampilan seperti berikut 
ini. Untuk masuk ke alamat e-mail yang telah dibuat, tekan Lanjutkan. 


116 


Satelit TIK untuk SMP/MTs Kelas 9 

















































mtonuvi 


Selflmat. Akfenl 

P*s ar -nr-Hrmiifa tLd.il dikpufttiFi Ltvj'-» Audi ir-c'a! _-i Mtna<' 




W kill dfiui rlmd fil-m hiFi ■ ' 

ftnd l |ig«*U inn uni lit iiiiHijk ip V..wii.ii.iI .Jjn. un|yt 

uiji'j * wall i*ki *fi&4 'jtpi Cm*- din s-mpmi^ 

mlWmici ipi 411- iTpJl y.iPvg m.t. v*i i.iai.i r#tor#Ji£i rtiwiliu 
nft*ndtl+ng 


Hi VihMl 1 U 11 AliniiU 

Mil.it'V.iliu*! i^i-j .v: 

Art r-mairf ahfltn^rfprvd^jrahtifi c-o inf 
I ■ L ■< • 16 l/n'i? 

pillf-l fc*llkt*p July fl¥4ffl 

Artajs"^ 

.(La - i k in Sn | 1 mmCpm 
k 3 J,; C‘,,> UJ71 


H i sf 1111 gmj^uii.>h.iih V tli □ ■.< ! 




lijji Yifcpe ■ l«* I-pm-jj 4- »«*|- a>4it) %p4jpj L *>'■"'■■■-I- U-x««» , 

TaApMpqi -*ra JLs«-"v ! !d« Ini -a*!^ j tain «™ a ' I'n-aP 1 ■ * Cair foXiilf Urujin^g. 

►*ri 1- t*> 1) ■ i'-j. F« yiV'-i ‘rl-^i IMn llrt VbJ| Vfc ju H f^l *-*1i 

h-h tt, Pfff jm 


Gambar4.23 Pemberitahuan bahwa pendaftaran telah sukses 


7) Kamu sudah dapat menggunakan alamat e-mail pribadimu. 

8) Untuk keluar dari e-mail, klik Sign Out. 



■e 

a> 

c 

CD 

Q. 

i< 


<D 

ja 

E 

3 

co 




Cll_ 
ffet&fi 
**' • 

#s- 


I'tiKii-i 

I'fsHPl 


'■■*■*« k). 

■/,!,.■> -1* ”i|l 



_ 


ruuitiM Il.il ir’.i] it Irik* 
-J 1^31- «4 ^ I) 

m 


kH r 




1 Jrarffi aam 


B> -■ ■ V ■ I 


■ ■+ 1 .". > u®. N IHH -fw-.-P* PH‘ M 1 1 
m P 0 IP 'iHh 4" ■ 


mn PH n^pi- p-* 


- ■ Iv ■ r ■ a b. ’ll ■. iL j ■ ■ F.jM d L ’ u 

“ 1-tjFM B.1 lid llp'-’P-irt ’ in i #»irtP 

«■ '•» Ue-P ikffM! U Ita-r'-'li 


h^nnim-AyNf mha in ? 

f3v Es.' , ^.:x f 2r 

r ■ .. 1 ■ r~B m -■■ rr 11 ■ i 



r i ™ i i - 


■ r» 



i 


Gambar 4.24 Tampilan e-mail di Yahoo 


9) Tampilan akan kembali ke halaman web Yahoo. 


Bab 4 | Menjelajahi Internet 


117 




























































2. Login ke Alamat E-mail Pribadi 

Jika kamu telah mempunyai alamat e-mail pribadi, kamu dapat 
langsung login tanpa harus mendaftar dahulu. Ayo perhatikan contoh berikut 
ini, kemudian coba kamu ikuti langkah-langkahnya untuk meningkatkan 
keterampilan teknismu. 



Contoh 


Login ke alamat e-mail pribadi di Yahoo indonesia 

1) Bukalah situs http://www.vahoo.co.id . 

2) Klik pada pilihan Mail. 

3) Masukkan ID Yahoo dan Sandi yang kamu miliki. 
Misalnya: 

ID Yahoo : akfen_cr7 
Sandi : kalijati2 



MAIL 


fcha ?■' ■ I in+u ir- 


>iQCjJ-JF£TA 


Dapatkan nama yang seta 



Mu-sul k* Ynhecl 





t-ik CjrfrttP'E 

¥kX If^lu i-Sgi ■■ d*ii limbUli* *iil OlpAI IWifl 

l*S*l bH$4<- “ hri u-'jli bill r-ilvmiAi-.j flltf ■ jputfilrkllihf ll 


M^npimpor kentjk mud3h 

'.vmijj Li;.nf Jk I? arnMrtl yni-a'Idjn i*.. bnl'T.:.. 4 «i 1 h 

Tu.-'+lh i «gdr ■ |irj*N n+n« !>.-■ h- V« > rs.-il 

I'* r rq Tnfljdfftiftfcifi 


m^jin Hgn in mingflunaikan icc*unr yin HI nzu 




A 


Q ft^ilk.il'i J*.i|iLri!i , i r i .TJ|i.pi7 

jL J O-tfftn Jtyti "~“Wdk Afrit 


IP Yittw* 
wwijcfF 

IITiil-b 'iri >11 ■ JlL]^i ||VJK 


Ml iI-C ■Til 


r a-i J |-J- 


1 I i + +14*■ + 


1 ^r.igi ^p*i ii in iitiliih 

2 IfrJI 

fdwq 


o 5 r^^kffmj.il bpru And*? 


c 

CD 

Q. 

is- 

£ 


<D 

n 

E 

3 

(0 


IlfUkJdIA .iiiSkiiS $p(|l|4itMF|'j 

M]i ai Liaj^tniA ■ ik*ei 


t nA J^V" A" 1 




Mkkik | 


Liipj □ iri*y !fMr-dI J t. jnluin 

■jAI 1 .;-: mitf 


D-vluhi Fiijnyj ID Vihtao!? 

31f I pl-nfl-riir411 ndd *A 


ftlOK 


Gambar 4.25 Login ke alamat e-mail pribadi 


118 


Satelit TIK untuk SMP/MTs Kelas 9 










































Sumber: Koleksi penerbit Sumber: Koleksi penerbit 


3. Membuka E-mail yang Masuk 

Bagaimanakah jika ada e-mail yang masuk ke e-mailmu? Cara membuka 
e-mail yang masuk adalah sebagai berikut: 


1) Login terlebih dahulu ke alamat e-mailmu. 

2) Klik pada pilihan Kotak Masuk, maka daftar e-mail masuk akan 
ditampilkan. 

3) Pilih salah satu e-mail masuk untuk dibaca. 



far — £iiifli! !i)n a uiN 

•d 


Til T Pil-»n I ■ I I * ■» *-► *- * —iH 




Gambar4.26 Membuka e-mail masuk 


4) E-mail masuk yang diklik akan ditampilkan. 



— 


hr mw m 
•ri !■—■ ■*! 


<■*“!» ■ IH-P-I 


lyiMM.t 

Q!— 






id! r it> '.ark 

^lurpiv j 


vi-taf-iMF 


V — 


■ .r 11 ■ m ■f ur ■■ ■ j 




Selitmuf D^ILang! Andy 

$4jd'3.h macule* 


H- P>- HE IP+Hi ■ J l! 1 .-. 





L jU»«Mth llhi ll-fcl 


w# t miw P in 1 “A 
■ 4—i ■ |^( 


* Jra i “ -f-r J '■ ~~~ fc, i 

IH Stt#4* MHUhg 

jp - 1 — i”."- 1 

HaJI • ■ rj J f 4 r If 


# .. ...,.ii ) Lii lK . JH r 4 

r-«-fif^.H nhFJ I 

mi Pah 

P I 14 i 




Gambar4.27 E-mail masuk yang ditampilkan 


Bab 4 | Menjelajahi Internet 


119 





































































3. Menulis dan Mengirimkan E-mail 

Bagaimanakah cara untuk menulis dan mengirimkan e-mail ke orang lain? 
Ayo ikuti langkah-langkah untuk menulis dan mengirimkan e-mail dalam contoh 
berikut ini. 



Contoh 


Menulis dan mengirimkan e-mail 

1) Login terlebih dahulu ke alamat e-mailmu. 

2) Klik pada pilihan Tulis. 


■e 

CD 

C 

CD 

CL 

J: 

§ 


CD 

.Q 

E 

3 

CO 


HAIL 

IheaiiKll 





i | 


J 


L_l eV-O* 

Ib4 


E*|_ 
QtCsJ 

*Ep«- 


i% 




bulk Ijp 'iii sat i ■ 

idMid [afTf B l I —i^ 


i ™ 


Gambar 4.28 Memilih untuk menulis e-mail 


3) 


Tuliskan alamat e-mail yang akan dituju, kemudian tuliskan 
pesannya pada tempat yang tersedia. Selain itu, kamu juga dapat 
melampirkan file yang kapasitas maksimalnya 10 Mb 

Misalnya: 


Alamat yang dituju 
Judul surat 
Isi pesan 


silfi_ramayanti@yahoo.co.i 
selamat ulang tahun 
(lihat gambar 4.29) 


4) Jika sudah selesai, tekan Kirim. 



MAIL 




*■ bm- I ■» r— m •birfir dbr —kv I ■ u. "■ . • ■= h - 

bpdt Wi lPHPaiU MM 


1 -H-i 


■ j m >WI '1 jTu'> 


Alamat e-mail yang dituju 
Judul surat 


■e 

CD 

C 

CD 

CL 

.cd 

5 


CD 

■Q 

E 

s, 


< - Melampirkan fil 

i > a •* / « daa 


'AKI hit i| 
f+4nar*i- :u-i 


Tempat menuliskan isi 
e-mail 


Gambar 4.29 Menuliskan dan mengirimkan e-mail 


120 


Satelit TIK untuk SMP/MTs Kelas 9 



































































Apa itu E-mail? 


Surat elektronik atau pos elektronik dalam bahasa Inggris disebut 
e-mail. Pengertian e-mail adalah sarana kirim mengirim surat melalui 
jalur Internet. 

Dengan surat biasa, umumnya pengirim perlu membayar biaya 
per pengiriman (dengan membeli perangko). Tetapi, surat elektronik 
umumnya mengeluarkan biaya hanya untuk membayar sambungan 
Internet, kecuali e-mail ke telepon genggam, kadang pembayarannya 
ditagih per pengiriman. 

E-mail sudah mulai dipakai pada 1960-an. Pada saat itu, Internet 
belum terbentuk, yang ada hanyalah kumpulan ‘mainframe’ yang 
terbentuk sebagai jaringan. 

Mulai 1980-an, e-mail sudah dapat dinikmati oleh khalayak umum. 
Hal ini mengakibatkan banyak perusahaan pos di berbagai negara yang 
penghasilannya menurun karena masyarakat sudah tidak memakai 
jasa pos lagi. 

Agar dapat menggunakan e-mail, maka seseorang harus 
mempunyai alamat e-mail terlebih dahulu. Anatomi alamat e-mail 
adalah sebagai berikut: 

akfen_cr7@yahoo.co.id 

Keterangan: 

akfen_cr7@yahoo.co.id adalah alamat e-mailnya. 

akfen_cr7 : nama kotak surat ( mailbox ) atau nama pengguna 

(username ) yang ingin dituju dalam mailserver. 

yahoo.co.id : nama mailserver tempat pengguna yang dituju, 

rinciannya: 

yahoo : nama domain, biasanya menunjukkan nama 
perusahaan/organisasi/perorangan. 

co '.second level domain, menunjukkan bahwa 
domain ini termasuk kategori coorporate (co). 

id : top level domain, menunjukkan bahwa domain ini 
terdaftardi otoritas domain Indonesia (id). 

Untuk mengirim e-mail, kita memerlukan suatu program mail-client. 
E-mail yang dikirim akan melalui poin-poin sebelum sampai di tujuan. 
Untuk lebih jelasnya, perhatikan urutan perjalanan e-mail berikut ini. 
Contoh yang dipakai adalah layanan SMTP dan POP3. 


Bab 4 | Menjelajahi Internet 


121 























Menulis e-mail -> e-mail client (di komputer pengirim) -> SMTP server 
penyedia e-mail pengirim Internet POP3 server penyedia e-mail 
penerima e-mail client (di komputer penerima) e-mail dibaca 
penerima 

Terlihat surat elektronik yang terkirim hanya melalui 5 poin (selain 
komputer pengirim dan penerima). Sebenarnya lebih dari itu, sebab 
setelah surat elektronik meninggalkan POP3 server akan melalui 
banyak server-server lainnya. Tidak tertutup kemungkinan e-mail yang 
kita kirim disadap orang lain. Oleh karena itu, jika e-mail yang kita 
kirim mengandung isi yang sensitif, sebaiknya kita melakukan tindakan 
pencegahan dengan cara mengacak (enkrip) data dalam e-mail tersebut 
(contohnya menggunakan PGP, sertifikat digital, dan Iain-lain 

Dalam menggunakan e-mail harus mematuhi etika-etika tertentu. 
Etika dalam menggunakan e-mail sama dengan etika dalam menulis 
surat biasa. Ada e-mail yang isinya formal, dan ada juga yang informal. 
Beberapa etika penting dalam menggunakan e-mail adalah: 

1. Jangan mengirim e-mail dengan lampiran ( attachment ) yang terlalu 
besar (lebih dari 512 kB). Tidak semua orang mempunyai akses 
Internet yang cepat, dan ada kemungkinan lampiran tersebut 
melebihi kapasitas surat elektronik penerima, sehingga akan 
ditolak mailserver penerima. Selain itu, perhatikan juga bahwa 
beberapa penyedia e-mail juga menerapkan batasan tentang 
jumlah, jenis, dan ukuran surat elektronik yang dapat diterima (dan 
dikirim) penggunanya. 

2. Jangan mengirim lanjut ( forward ) surat elektronik tanpa berpikir 
kegunaan bagi orang yang dituju. 

3. Selalu isi kolom subjek, jangan dibiarkan kosong. 

4. Dalam mengutip tulisan orang lain, selalu usahakan mengutip 
seperlunya, jangan mau gampangnya mengutip seluruh tulisan 
orang itu. 

5. Dalam menjawab e-mail orang lain, kutip bagian yang kita tanggapi 
saja. Selain lebih jelas, juga tidak memakan waktu/jatah akses 
penerima. 

6. Jangan menggunakan huruf kapital karena dapat menimbulkan 
kesan anda “berteriak”. 

7. Gunakan kata-kata dengan santun. Adakalanya sesuatu yang 
ditulis akan terkesan berbeda dengan apa yang dimaksudkan. 

Sumber. http://id.wikipedia.org/wiki/Surat_elektronik (dengan perubahan) 


122 


Satelit TIK untuk SMP/MTs Kelas 9 













Kegiatanmu j 



Ayo lakukan kegiatan berikut ini untuk meningkatkan keterampilan 
teknismu dalam menggunakan fasilitas e-mail. 


1. 

2 . 


3. 

4. 

5. 

6 . 



Buatlah alamat e-mail pribadimu di Yahoo. Catat ID Yahoo dan 
sandi yang kamu buat. 

Kumpulkan ID Yahoo teman-temanmu agar dapat saling berkirim 
e-mail. 

Login ke alamat e-mailmu tersebut. 

Kirimlah e-mail ke beberapa alamat e-mail temanmu. 

Jika ada e-mail yang masuk, cobalah untuk membukanya. 
Keluarlah dari alamat e-mailmu dengan melakukan sign out. 


liatihan 




1. Bagaimanakah cara memperlancar browsing pada Internet? 

2. Bagaimanakah cara mengalokasikan jumlah space pada harddisk 
yang memadai untuk cache ? 


3. Bagaimanakah cara menyimpan situs favorit? 

4. Apa yang dimaksud dengan offline browsing ? Jelaskan dengan 
kata-katamu sendiri! 


5. Bagaimanakah cara menyimpan suatu halaman web agar dapat 
dibuka kembali dengan offline browsin ? 

6. Jelaskan dengan singkat cara menggunakan search engine 
Google! 

7. Bagaimanakah cara membuat alamat e-mail pribadi? 

8. Bagaimanakah cara login ke alamat e-mail pribadi? 

9. Bagaimanakah cara menulis dan mengirimkan e-mail ke alamat 
e-mail orang lain? 

10. Bagaimanakah cara membaca e-mail yang masuk ke alamat e-mail 
kita? 



Bab 4 | Menjelajahi Internet 


123 























1. Beberapa cara yang dapat dilakukan untuk memperlancar 
pencarian atau akses Internet adalah menghindari jam sibuk, 
menambahkan cache browser, tidak menampilkan animasi dan 
multimedia, menghentikan proses download, membuka jendela 
baru, menggunakan fungsi klik kanan, dan menyimpan situs 
favorit. 

2. Jika menemukan sebuah situs atau halaman web yang menarik 
dan berencana untuk mengunjunginya kembali pada suatu waktu, 
sebaiknya disimpan ke dalam daftar favorit. 

3. Jika browser terlalu lama mengakses suatu halaman web dan 
belum selesai juga, klik tombol Stop. 

4. Offi , /nebrows/ngadalahsebuahcarauntukmenghematpenggunaan 
waktu online. 

5. Halaman web yang telah tersimpan di harddisk komputer, sewaktu- 
waktu dapat dibuka kembali tanpa harus melakukan koneksi ke 
Internet. 

6. Mencari data atau informasi di Internet memerlukan bantuan 
perangkat lunak pencari yang disebut mesin pencari atau search 
engine. 

7. Agar dapat menggunakan fasilitas e-mail, kita harus memiliki 
alamat e-mail pribadi pada sistus tertentu. 

8. Jika telah mempunyai alamat e-mail pribadi, kita dapat langsung 
login tanpa harus mendaftar dahulu. 

V_ J 


,.o 

Kamu telah mempelajari cara menjelajahi Internet. Manfaat apa yang 
kamu dapatkan dengan mempelajari materi tersebut? Apakah kamu 
dapat menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari? Coba ambil salah 
satu materi untuk diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. 



124 


Satelit TIK untuk SMP/MTs Kelas 9 

















o 



Soal-Soal Evaluasi 


A. Pilihlah salah satu jawaban yang paling tepat. 

1. Berikut ini adalah beberapa cara memperlancar browsing, kecuali.... 

a. tambahkan cache browser 

b. tidak menampilkan animasi dan multimedia 

c. melakukannya pada jam kerja 

d. menghentikan proses download 

2. Menu klik kanan yang berfungsi untuk membuka halaman yang ditunjuk 
oleh link pada jendela baru adalah .... 

a. Open 

b. Open in New Windows 

c. Save Target As 

d. Copy Shortcut 

3. Shortcut untuk membuka jendela Internet Explorer yang baru adalah .... 

a. Ctrl + Alt + N 

b. Ctrl + Shift + N 

c. Alt + Shift + N 

d. Ctrl + N 

4. Cara untuk menyimpan situs favorit adalah .... 

a. Favorites —> Add to Favorites 

b. Tools Add to Favorites 

c. File -> Save As 

d. Tools Favorites Add to Favorites 

5. Salah satu cara yang dapatdigunakan untuk menghematataumengurangi 
penggunaan waktu online adalah .... 

a. chatting 

b. browsing 

c. offline browsin 

d. shutdown 


Bab 4 | Menjelajahi Internet 


125 











6. Langkah-langkah untuk menyimpan halaman web adalah .... 

a. Edit Save As 

b. File —Save As 

c. Tools Save As 

d. Favorites -> Add to Favorites 

7. Jika kata kunci yang akan dimasukkan ke dalam mesin pencari Google 
terdiri dari dua kata atau lebih, maka harus menggunakan .... 

a. tanda (...) 

b. tanda {...} 

c. tanda 1 ... ‘ 

d. tanda “... “ 

8. Ikon pada jendela Internet Explorer yang digunakan untuk mencetak 
halaman web yang sedang diakses adalah .... 

3- 

b. * 
o. ^ 
d. 


9. Perhatikan gambar berikut ini! 



HAIL 


G-DKlJ -4 

IrrAxl 




^ijuns ■ lliMpjpHI , VtiJ 


J “J 

? 4 " *»■!■!»■•■ 4 * i uTM* L ll 


Szi 

/IWrtW&rm iQ < 

V 4 _______ 

t.pB. *Jm i T«h«i 

te -H- w hik ^ - Q 

^ ^ £ i / U k J '■ 

■n ii 11■ i ■ ■■ mm~ ■ ■' —i 

T4MJ1 Wttlftil Y*Cn 

! BAmJI vfi 


m — *. 


r-rt i p .n-j tr-n ■ 

ii a . 


A 

B 


D 



126 


Satelit TIK untuk SMP/MTs Kelas 9 

























Bagian yang menunjukkan alamat e-mail yang dituju adalah .... 

a. A 

b. B 

c. C 

d. D 

10. Berikut ini adalah hal-hal yang dapat dilakukan ketika menulis dan 
mengirim surat melalui e-mail, kecuali.... 

a. mengirimkan surat ke banyak orang dalam satu waktu 

b. menambahkan perangko surat 

c. melampirkan file tambaha 

d. menuliskan isi surat 

B. Jawablah pertanyaan berikut ini dengan benar dan singkat. 

1. Bagaimanakah cara memperlancar browsing pada Internet? 

2. Bagaimanakah cara menyimpan suatu halaman web agar dapat dibuka 
kembali dengan offline browsin ? 

3. Jelaskan dengan singkat cara menggunakan search engine Google! 

4. Bagaimanakah cara membuat alamat e-mail pribadi? 

5. Jelaskan cara login ke alamat e-mail pribadi? 

6. Bagaimanakah cara menulis dan mengirimkan surat melalui e-mail? 

7. Bagaimanakah cara menyimpan situs favorit agar dapat dibuka kembali 
pada suatu waktu? 

8. Jelaskan rincian dari alamat e-mail berikut ini: 

a. yusuf_firdaus@yahoo.co.i 

b. irmayanti@yahoo.co.id 

9. Jelaskan menu-menu yang muncul pd saat melakukan klik kanan 
terhadap sebuah link! 

10. Apa keuntungan melakukan offline browsin ? 

C. Ayo praktikkan 

1. Lakukan login ke alamat e-mailmu. 

2. Tulis e-mail yang isinya adalah cerita pengalamanmu sewaktu liburan 
semester ganjil. 

3. Lampirkan foto-foto pada saat liburan. 

4. Kirimkan e-mail tersebut ke alamat e-mail beberapa temanmu dalam 
sekali kirim. 

5. Setelah selesai, lakukan sign out. 


Bab 4 | Menjelajahi Internet 


127 










Petunjuk: 

Untuk mengirimkan e-mail ke beberapa orang dalam sekali kirim, gunakan 
kolom Cc seperti yang diperlihatkan berikut ini. 


Yttaofl Will L,Jimriy.»w 




INDONESIA 


K n fiI«1 k 


M A[L 

CFilUC 


Kjptffp) 


t.,yAi,i rsFAgiirii^n flee 

Koliada: 51lfi_r3m.avants1jJvahDO.co.id 


LEI 


f^ ji pIc a ^eternal Utang Tahurt 


Kolom Cc 


*5 L .1 mpirl<: Ar* 1 tit' 


Fnrnal Piasa 


Jp B / 

Ass-ail^m^isl-siik um wt wto 


U % j/ * r 


= * 1 


f* 48 


SELAMAT UlANG TAHUN YANG KB 15 YACH 


Dalam menuliskan alamat e-mail temanmu di kolom Cc, gunakan pemisah 
berupa tanda titik koma (;). Perhatikan contoh berikut ini: 

Kepada: si[fi_ramayanti@ ahoo.co.id 

Cc : akfen_cr7@yahoo.co.id; agus_zakaria@yahoo.co.id; lulu_sufyan@ 
yahoo.com; 

Pada contoh tersebut, si pengirim mengirimkan sebuah e-mail yang sama 
kepada 4 orang temannya dalam sekali kirim. 


128 


Satelit TIK untuk SMP/MTs Kelas 9 































Program Presentasi 
Microsoft PowerPoint 2003 





(Pengayaan) 





fl hlicr nvd| CflmTP.iin! IPtVTrnlJlfoEil] 


CU b *fcl iBtv 

■MV 

J I * \ S. □ -j JJ A] J ^ ■ A ■ B J • ~ J 

iiiJ' MdiiUl) ±Jf 


’£J F*r |mm >TM fo* ffeffiv (Mtr- mb *<**•«* - X 

[ J A i , 4 r- /. >4 / - ■ .-4 J J sa V >r- >■ yj 


Gambar 5.1 Membuat presentasi dengan Microsoft PowerPoint 2003 


Microsoft PowerPoint adalah program komputeryang merupakan bagian 
dari Microsoft Office. Microsoft PowerPoint dapat digunakan untuk mengatur 
dan menyajikan informasi dalam bentuk slide yang dapat ditampilkan pada 
layar proyektor. Oleh karena itu, sudah banyak orang yang menggunakan 
Microsoft PowerPoint untuk membuat sebuah presentasi. 

Salah satu versi dari Microsoft PowerPoint adalah Microsoft PowerPoint 
2003. Komponen apa saja yang ada pada Microsoft PowerPoint 2003? 
Bagaimanakah cara membuat presentasi pada Microsoft PowerPoint 2003? 
Ayo temukan jawaban dari pertanyaan tersebut dengan mempelajari bab ini. 

Setelah mempelajari bab ini, diharapkan kamu dapat mengidentifikasi 
komponen yang ada pada Microsoft PowerPoint 2003 dan membuat 
presentasi dengan menggunakan Microsoft PowerPoint 2003. 













































Peta Konsep 



• Mengaktifkan 

• Menyimpan 
hasil kerja 

• Menutup 
program 


• Membuatfile 
baru 

• Memasukkan 
teks dan Word 
Art 

• Menambahkan 
background 
dan design 
template 

• Menambahkan 
animasi dan 
efek suara 

• Menyisipkan 
gambar, 

Clip Art, dan 
AutoShapes 

• Mengatur 
transisi 
an tar slide 

• Menambahkan 
tombol aksi 


Kata Kunci_ 

Presentasi, slide, slide layout, background, design template, animasi, 
slide show, transisi, tombol aksi 
































A. Mengenal Microsoft PowerPoint 2003 

Microsoft PowerPoint 2003 merupakan program aplikasi yang akan 
mem-bantu penyusunan sebuah presentasi yang efektif, menarik, dan 
profesional. Microsoft PowerPoint 2003 akan membuat sebuah gagasan 
menjadi lebih menarik dan jelas tujuannya jika dipresentasikan. Agar dapat 
menggunakan Microsoft PowerPoint 2003, kamu harus dapat mengaktifkan 
dan menutup Microsoft PowerPoint 2003, mengenal komponen, ikon, dan 
menu pada Microsoft PowerPoint 2003, serta menyimpan hasil kerja pada 
Microsoft PowerPoint 2003. Ayo cermati uraiannya berikut ini. 


1. Mengaktifkan Microsoft PowerPoint 2003 

Langkah pertama dalam menggunakan Microsoft PowerPoint 2003 
adalah mengaktifkannya. Untuk mengaktifkan Microsoft PowerPoint 2003, 
ikutilah langkah-langkah berikut ini: 


1) Klik tombol Start. 

2) Pilih All Programs, kemudian pilih Microsoft Offic . 

3) Pilih Microsoft Office PowerPoint 2003. 




CD 

C 

CD 

CL 

is- 

.CD 

5 


<D 

n 

E 

3 

CO 


PT LEUSER 






ACi.'br Pfutfriliui’ 


r>lri 4 *lr.i 




PvnriUW 



Wni.niLi- 

p k ^ 

P m .iih^K.-irrdTird 





**** * 

i-Kirh* f w 

■ r i lnpN(>^v 
lit MSN 

WWdMMeisrtffrtf 

"_"i **ta**p ^ 

n .; LA.l.S. OCR 

3 kite 73 

"J Utri, 

o FI,VStar* * | 

rj . 44 NH QH * I 

r 1 v i 

O r j 


' ] Y*Jinznm<* ltriL 
^ h*n wA ^tt.^MCr} 
KV^Cr«eAr Off** 


*3 r rf fi- 1 rxh-^fflrt: aa 


,l\ HfcrtKdl tiflki Oulkd> Mffl 



Gambar 5.2 Mengaktifkan Microsoft PowerPoint 2003 


4) Jendela Microsoft PowerPoint 2003 akan ditampilkan dan siap diguna- 
kan. 


Bab 5 | Program Presentasi Microsoft PowerPoint 2003 (Pengayaan) 


131 




































Sumber: Koleksi penerbit 


f^giat'anmuj J 



Coba kamu aktifkan Microsoft PowerPoint 2003 dengan cara seperti 
yang telah diuraikan di atas. Kemudian, carilah cara lain untuk 
mengaktifkan Microsoft PowerPoint 2003. 


2. Tampilan Jendela Microsoft PowerPoint 2003 

Setelah kamu mengaktifkan Microsoft PowerPoint 2003, maka akan 
muncul tampilan jendela Microsoft PowerPoint 2003 pada layar monitor. 
Berikut ini adalah tampilan jendela Microsoft PowerPoint beserta penjelasan 
komponen-komponennya. 



komponen 
Menu bar 


Tombol 


Close 


Formatting 

menu 


Outline 

slides 


Slide show 


Drawing 

menu 


Normal 

view 


Slide sorter 


view 




Gambar 5.3 Tampilan jendela Microsoft PowerPoint 2003 


Penjelasan tentang komponen-komponen yang ada pada jendela 
Microsoft PowerPoint 2003 adalah sebagai berikut: 

a) Title bar. merupakan judul dari dokumen yang sedang dikerjakan. 

b) Menu bar. daftar menu yang masing-masing terdiri dari beberapa perintah. 

c) Standard menu: ikon dan menu untuk menangani file, menyisipkan objek 
gambar atau grafik 

d) Formatting menu: ikon dan menu yang berhubungan dengan pengaturan 
huruf atau tulisan. 


132 


Satelit TIK untuk SMP/MTs Kelas 9 



















































Sumber: Koleksi penerbit 


e) Slide sorter view: menampilkan keseluruhan slide di layar kerja dalam 
bentuk ukuran kecil. 

f) Slide show: menampilkan tayangan sebuah slide. 

g) Drawing menu: ikon dan menu yang terdiri dari item yang berhubungan 
dengan pembuatan ataupun pengaturan gambar. 

3. Menyimpan Hasil Kerja 

Agar pekerjaan yang telah dibuat pada Microsoft PowerPoint 2003 
tidak hilang, kamu harus menyimpannya. Untuk menyimpan hasil kerja pada 
Microsoft PowerPoint 2003, langkah-langkahnya adalah sebagai berikut: 

1) Setelah selesai mengoperasikan Microsoft PowerPoint 2003, pilih menu 

File. 

2) Pilih Save sehingga muncul kotak dialog Save As. 

3) Tentukan tempat (folder) yang akan digunakan untuk menyimpan file 
tersebut pada opsi Save in, misalnya pada My Documents. 

4) Ketikkan nama file pada File name, misalnya Presentation2, kemudian 
klik Save. 



Gambar 5.4 Menyimpan hasil kerja 


Bab 5 | Program Presentasi Microsoft PowerPoint 2003 (Pengayaan) 


133 



























4. Menutup Microsoft PowerPoint 2003 

Untuk menutup program aplikasi Microsoft PowerPoint 2003, langkah- 
langkahnya adalah sebagai berikut: 

1) Simpan hasil kerja. 

2) Pilih menu File, kemudian pilih Exit. 

Cara lainnya yang dapat dilakukan untuk menutup Microsoft PowerPoint 
2003 adalah dengan menekan tombol Close pada pojok kanan atas layar 
monitor. 


Kegiatanmu 



Aktifkan Microsoft PowerPoint 2003, kemudian simpan dokumen 
tersebut dengan nama “Blank Presentation”. Setelah itu, tutup kembali 
Microsoft PowerPoint 2003 tersebut. 

___ ) 


B. Membuat Slide Presentasi 

Dengan menggunakan Microsoft PowerPoint 2003, kamu dapat membuat 
slide untuk presentasi. Jika kamu sudah mampu membuat slide presentasi, 
kamu dapat berwirausaha dengan cara menjual jasa untuk membuatkan slide 
presentasi bagi orang-orang yang akan melakukan presentasi. 

Untuk membuat slide-slide yang akan ditampilkan dalam presentasi, 
kamu harus membuat perencanaan sesuai dengan materi presentasi yang 
akan disajikan terlebih dahulu. Buatlah garis besar materi dengan kalimat 
yang singkat, padat, dan berisi. Susunannya dimulai dengan kalimat pembuka, 
latar belakang, permasalahan, pembahasan, dan penutup yang berupa 
kesimpulan/saran. Setelah semuanya terencana dengan baik, barulah kamu 
dapat merancang hal yang akan diungkapkan dalam presentasi tersebut ke 
dalam slide-slide dengan menambahkan feature-feature dan animasi tertentu 
sedemikian rupa sehingga dalam penyajiannya menarik. 

1. Membuat File Baru 

Langkahawal untuk membuat slide setelah program Microsoft PowerPoint 
2003 aktif adalah membuat file baru. Ada tiga cara untuk membuat file baru, 
yaitu sebagai berikut: 

1) Klik menu -ile -» New. 

2) Klik ikon pada toolbar Standard. 

3) Tekan Ctrl + N pada keyboard. 


134 


Satelit TIK untuk SMP/MTs Kelas 9 
















Sumber: Koleksi penerbit 


Kamu dapat memilih salah satu dari ketiga cara tersebut untuk membuat 
file baru pada Microsoft PowerPoint 2003 


Setelah itu, pilih bentuk slide layout sesuai dengan rancangan presentasi 
yang diinginkan, seperti bentuk layout untuk teks saja (text layouts), gabungan 
teks dengan gambar, grafik atau bentuk lainnya (text and content layouts) sesuai 
kebutuhan. Jika ingin leluasa dalam berkreasi, pilihlah content layouts berupa 
lembaran slide kosong. Setelah ini kamu siap memasukan teks, gambar, grafik 
atau bentuk feature lainnya ke dalam slide dengan layout tersebut. 



Gambar 5.5 Slide layout 


2. Memasukkan Teks dan Word Art 

Berikut ini adalah cara-cara untuk memasukkan teks dan Word Art ke 
dalam lembar presentasi (slide). 

a. Memasukkan Teks 

Jika slide layout yang dipilih telah memiliki kotak untuk diisi teks, kamu 
cukup mengklik tulisan “Click to add title” atau “Click to add subtitle” pada 
kotak tersebut, kemudian mengetikkan teksnya. 

Jika slide layout kosong, kamu dapat memasukkan teks dengan meng- 
gunakan text box dengan cara sebagai berikut: 


Bab 5 | Program Presentasi Microsoft PowerPoint 2003 (Pengayaan) 


135 




































































































































































































































































1) Pilih menu Insert pada toolbar menu, kemudian pilih Text box. Atau klik 
ikon * | yang ada pada Drawing Toolbar. 

2) Ketikkan teksnya pada text box tersebut. 


Kamu dapat mengatur format dari teks yang diketikkan sesuai dengan 
tampilan yang diinginkan, misalnya memilih jenis huruf, ukuran huruf, efek 
pencetakkan, dan warna sesuai dengan fasilitas yang diinstall ke komputer. 


b. Memasukkan Word Art 

Kamu dapat memasukan huruf/kata/kalimat dengan menggunakan 
program bantu Word Art. Dengan Word Art, huruf/kata/kalimat dapat dirancang 
dalam tampilan seni yang menarik. Ayo perhatikan dan ikuti langkah-langkah 
pada contoh berikut ini. 



Contoh 


Menyisipkan Word Art ke dalam slide 


1) Klik menu Insert. 

2) Klik Picture. 

3) Klik Word Art. 




Gambar 5.6 Pilihan jenis-jenis Word Art 


4) Pilih salah satu jenis Word Art, kemudian ketik teks yang ingin 
ditampilkan. 


136 


Satelit TIK untuk SMP/MTs Kelas 9 




























































Gambar 5.7 Memasukkan teks dengan Word Art 


5) Klik OK 

Menampilkan Word Art pada slide. 






' ^ j s * jj 

lifcllll ~ r IwitMl LaJ 

Gambar 5.8 Tampilan Word Art pada slide 


Apabila kamu menginginkan bentuk animasi kalimat yang ditampil- 
kan kata demi kata atau huruf demi huruf, pemasukan kalimat tersebut 
ke dalam slide jangan menggunakan Word Art karena oleh Microsoft 
PowerPoint 2003 akan dibaca sebagai objek gambar. 


Bab 5 | Program Presentasi Microsoft PowerPoint 2003 (Pengayaan) 


137 




















































3. Menambahkan Background dan Design Template 

Bagaimanakah cara menambahkan background dan design template ? 
Ayo cermati uraiannya berikut ini. 


a. Menambahkan Background 

Untuk menambahkan background warna pada slide, lakukan perintah 
berikut: 


1) Aktifkan menu Format. 

2) Pilih Background, kemudian pilih warna 
sesuai selera. 

3) Pilih salah satu dari pilihan berikut: Apply 
(untuk slide tersebut saja), Apply all (untuk 
seluruh slide yang ada pada presentasi 
tersebut). 

Selain warna biasa, dapat pula 
ditambahkan efek khusus seperti gradient, 
texture, patern, danpictureuntukbackground. 
Ayo perhatikan contoh berikut ini. 



Gambar 5.9 

Pengaturan background slide 



Contoh 


Menambahkan background untuk slide 

1) Aktifkan menu r ormat. 

2) Pilih Background, kemudian pilih Fill Effect. 


Background 


■e 

CD 

C 

CD 

Cl 

.CD 

5 


CD 

.Q 

£ 

3 

CO 


^ Titie of Side 
e &uiiel test 


Apply £o All 


Apply 



Til! 


Cancel 




IfI.it 


■ ■ ■ 

(lore Cotors., 
FrfieFf*ct*.- s 


■ 


Gambar 5.10 Memilih Fill Effect untuk background 


138 


Satelit TIK untuk SMP/MTs Kelas 9 


Sumber: Koleksi penerbit 



























































Sumber: Koleksi penerbit Sumber: Koleksi penerbit 


3) Pilih tab Texture, kemudian pilih salah satu jenis tekstur dan tekan 

OK. 



Gambar 5.11 Pilihan fill e feet untuk background 
Setelah itu, muncul pilihan seperti berikut ini. 



Gambar 5.12 Pilihan untuk menambahkan background 


Bab 5 | Program Presentasi Microsoft PowerPoint 2003 (Pengayaan) 


139 































































5) Klik Apply untuk menambahkan background pada slide yang 
sedang dibuka atau Apply to All untuk menambahkan ke semua 
slide. 



0) 

JQ 

E 

is 

co 



* Ip * 4 *'+™ 



I HP—■■ 

* j 4 >jr * ,j “rfS J J | 


U 1^3 

fepiibll 

Or 


Gambar 5.13 Slide yang diberi background 


b. Menambahkan Design Template 

Design template adalah background yang telah disediakan oleh Microsoft 
PowerPoint 2003. Kamu dapat memilihnya sesuai dengan selera. Caranya 
adalah sebagai berikut: 

1) Klik menu = ormat. 

2) Klik Slide design. 

3) Pilih Design Template, kemudian pilih design yang diinginkan. 



Gambar 5.14 Design template pada slide design 


140 


Satelit TIK untuk SMP/MTs Kelas 9 




















































































Berikut ini adalah contoh slide yang sudah diberi design template. 


r**-'! t 'Wi 


>] > 1 . r i , T- ^ .b 1^. r.H H_ir iLr^irp 




CD 

J 2 

E 

3 

CO 


•ili.i 1.1 ..-w 


Bb 


E 1 / • •<- ' 


•jj K. A 


■i-A' 


!- J 


111 . 


w 


Gambar 5.15 S//de yang diberi design template 



Ayo lakukan kegiatan berikut ini untuk meningkatkan daya saing 
dengan teman-temanmu dalam membuat suatu tampilan slide yang 
menarik. 


Buatlah slide seperti gambar berikut ini. 



Komuni 


Swjarah 
Purfeenubanyan Perarujkat Tl 
Minfint f IK Bngt Kettidup* 
Teicnolpgl Internet 
Fasllitfls Internet 


Tuliskan langkah-langkah yang kamu lakukan untuk membuat slide 
seperti itu. Kemudian, coba kamu tambahkan atau ubah tampilan 
slide tersebut sehingga terlihat semakin menarik dan baik untuk suatu 
presentasi. Ayo, buatlah tampilan slide yang lebih menarik daripada 
temanmu. 


Bab 5 | Program Presentasi Microsoft PowerPoint 2003 (Pengayaan) 


141 








































Sumber: Koleksi penerbit 


4. Menambahkan Animasi dan Efek Suara 

Untuk menambahkan animasi dan suara, caranya adalah sebagai berikut: 

1) Aktifkan menu Slide Show. 

2) Pilih Custom Animation. 

3) Klik teks yang akan dibuatkan animasinya. 

4) Pilih bentuk animasi dan efek suara yang diinginkan. 





r*lA£F >1-1 ■^■drvp'.-T. 

|ft 

bard 




rHowvfl 

V 

I.:«y-1 U»1 

V 

JiriOT* 

- 




Cc 


5. Menyisipkan Gambar, Clip Art, dan AutoShapes 

Perintah untuk memasukan gambar, Clip Art, dan AutoShapes pada 
dasarnya sama seperti memasukan Word Art, yaitu dengan cara mengaktifkan 
menu Insert, kemudian pilih Picture. Selanjutnya, pilih objek yang diinginkan, 
apakah gambar, Clip Art, atau AutoShapes. 



Gambar 5.17 Menyisipkan gambar, Clip Art, atau AutoShapes pada slide 


142 


Satelit TIK untuk SMP/MTs Kelas 9 



































































6. Mengatur Transisi Antar slide 

Proses tampilnya dari satu slide ke slide berikutnya dapat diatur secara 
otomatis dalam jangka waktu tertentu atau dapat pula diatur sampai saat 
mengklik tombol mouse. Bentuk efek tampilan, suara, dan kecepatannya 
dapat diatur slide per slide, ataupun berlaku untuk seluruh slide yang ada 
dalam file presentasi tersebut. Caranya adalah: 

1) Aktifkan menu SlideShow. 

2) Klik Slide Transition. 

3) Setelah muncul jendela Slide Transition, isi aturan/perintah apa yang 
diinginkan. 


■e 

CD 

C 

CD 

Cl 

ic 

a> 

§ 


a) 

.Q 

E 

3 

CO 


; Slide Trarty twn 

QOD 

Apply Co settled slide s; 

Mo Tr-wwitian 




Bind? tic aJ 
I n 


Modify transition 



V 

[WO tourrf] 

V 


Advance slide 

ikk 

, jf ter 


Apply Id A9 S 


* Ptoy ig itw 


: ^! AutoPruMw 


Gambar 5.18 Pengaturan slide transition 


7. Menambahkan Tombol Aksi 

Tombol aksi adalah sebuah tombol yang dibuat untuk mengerjakan 
perintah tertentu sesuai dengan hyperlink yang dibuat. Misalnya, tombol yang 
berfungsi untuk kembali ke slide sebelumnya. Untuk menambahkan tombol 
aksi pada slide, langkah-langkahnya adalah sebagai berikut: 

1) Pilih slide yang akan ditempati tombol aksi. 

2) Pada menu Slide Show, pilih Action Buttons. 

3) Pilih tombol aksi yang diinginkan, misalnya Home, Movie, Return, dan 
sebagainya. 


Bab 5 | Program Presentasi Microsoft PowerPoint 2003 (Pengayaan) 


143 


































Slisie Sho^ 




View Show F5 

Up Show... 

_ 




Action Buttons ► 

□ Hi! 



Animation Sthemes... 

■ JL 

[^J 1>J IO 

E>l 


Custom Animation,,, 






HP 

■3 % 

Slide transition. ^ 

1 



Gambar 5.19 Pilihan tombol aksi 


4) Klik pada slide untuk menampilkan tombol aksi. 

5) Pastikan bahwa Hyperlink to terpilih. 

6) Klik OK untuk menerima hyperlink yang ditawarkan dalam daftar 
Hyperlink to, atau tekan tombol panah dan pilih link yang diinginkan. 



Gambar 5.20 Mengatur hyperlink dari tombol aksi 


144 


Satelit TIK untuk SMP/MTs Kelas 9 




























































8. Menampilkan Presentasi 

Setelah selesai membuat slide untuk presentasi, kamu dapat 
menampilkan presentasi tersebut. Untuk menampilkan presentasi yang telah 
dibuat, caranya adalah dengan memilih menu S de Show, kemudian pilih View 
Show. Cara lainnya adalah dengan menekan tombol F5 pada keyboard. 


Kegiatanmu 

Buatlah sebuah presentasi tentang data diri kamu, kemudian tambahkan 
animasi dan efek suara, sisipkan foto pribadimu di dalamnya, dan 
tambahkan tombol aksi untuk kembali ke slide sebelumnya atau menuju 
ke slide selanjutnya. Selain itu, lakukan pengaturan transisi anta rslide. 
Setelah selesai, tampilkan presentasi tersebut. 

__ J 




Sejarah Microsoft PowerPoint 


Aplikasi Microsoft PowerPoint ini pertama kali dikembangkan oleh 
Bob Gaskins dan Dennis Austin sebagai presenter untuk perusahaan 
bernama Forethought, Inc yang kemudian mereka ubah namanya 
menjadi PowerPoint. Pada 1987, PowerPoint versi 1.0 dirilis, dan 
komputer yang didukungnya adalah Apple Macintosh. Pada waktu itu, 
PowerPoint masih menggunakan warna hitam dan putih, yang mampu 
membuat halaman teks dan grafik untuk transparansi overhead projector 
(OHP). Setahun kemudian, versi baru dari PowerPoint muncul dengan 
dukungan warna, setelah Macintosh berwarna muncul ke pasaran. 


Microsoft pun mengakuisisi Forethought, Inc dan tentu saja 
perangkat lunak PowerPoint dengan harga kira-kira 14 Juta dolar pada 
31 Juli 1987. Pada 1990, versi Microsoft Windows dari PowerPoint (versi 
2.0) muncul ke pasaran, mengikuti jejak Microsoft Windows 3.0. Sejak 
1990, PowerPoint telah menjadi bagian standaryang tidak terpisahkan 
dalam paket aplikasi kantoran Microsoft Office System (kecuali Basic 
Edition). 


Versi terbarunya adalah Microsoft Office PowerPoint 2007 
(PowerPoint 12), dirilis pada November 2006, yang merupakan 
sebuah lompatan yang cukup jauh dari segi antarmuka pengguna dan 
kemampuan grafik yang ditingkatkan. 


Sumber: Wikipedia dengan perubahan seperlunya 


Bab 5 | Program Presentasi Microsoft PowerPoint 2003 (Pengayaan) 


145 






























Latihan 


> 


1 . 


5. 


6 . 


8 


9 



Bagaimanakah cara untuk mengaktifkan Microsoft PowerPoint 
2003? 

Jelaskan komponen yang ada pada jendela Microsoft PowerPoint 
2003? 

Bagaimanakah cara untuk menyimpan hasil kerja pada Microsoft 
PowerPoint 2003? 

Bagaimanakah cara untuk menutup program aplikasi Microsoft 
PowerPoint 2003? 

Bagaimanakah cara untuk membuat file baru pada Microsoft 
PowerPoint 2003? 

Bagaimanakah cara untuk memasukkan teks dan Word Art ke 
dalam slide? 

Bagaimanakah cara untuk menambahkan background dan design 
ke dalam slide ? 


Temukan jenis-jenis animasi dan efeksuara yang ada pada Microsoft 
PowerPoint 2003! (lihat pada bagian Custom Animation) 

Bagaimanakah cara untuk menyisipkan teks dan Word Art ke dalam 
slide? 

10. Temukan jenis-jenis tombol aksi yang dapat dibuat pada slide] 
(lihat pada bagian Action Button) 



Kilasan Materi 



1. Microsoft PowerPoint merupakan program aplikasi yang akan 
membantu penyusunan sebuah presentasi yang efektif, menarik, 
dan profesional. 

2. Untuk mengaktifkan Microsoft PowerPoint 2003, langkahnya 
adalah: 

Start -> All Program -> Microsoft Office —> Microsoft PowerPoint 
2003 

3. Untuk menyimpan hasil kerja pada Microsoft PowerPoint 2003, 
langkahnya adalah: 

File -» Save atau File ->• Save As 


146 


Satelit TIK untuk SMP/MTs Kelas 9 























4. Untuk menutup program aplikasi Microsoft PowerPoint 2003, 
langkahnya adalah: 

File Exit 

5. Untuk membuats//'c/e-s//c/eyang akanditampilkan dalam presentasi, 
buatlah perencanaan sesuai dengan materi presentasi yang akan 
disajikan terlebih dahulu. 

6. Untuk memasukkan text box, Word Art, gambar, Clip Art, atau 
AutoShapes, gunakan menu Insert. 

7. Selain warna biasa, dapat pula ditambahkan efek khusus seperti 
gradient, texture, patern, dan picture untuk background. 

8. Design template adalah background yang telah disediakan oleh 
Microsoft PowerPoint. 

9. Untuk menambahkan animasi dan efek suara pada slide, 
langkahnya adalah: 

Slide Show -> CustomAnimation 

10. Untuk mengatur transisi antar slide, langkahnya adalah: 

Slide Show -» Slide Transition 

11. Tombol aksi adalah sebuah tombol yang dibuat untuk mengerjakan 
perintah tertentu sesuai dengan hyperlink yang dibuat. 

12. Untuk menampilkan presentasi, langkahnya adalah: 

Slide Show -> View Show 

V___ J 



Kamu telah mempelajari program presentasi Microsoft PowerPoint 
2003. Manfaat apa yang kamu dapatkan dengan mempelajari materi 
tersebut? Apakah kamu dapat menerapkannya dalam kehidupan sehari- 
hari? Coba ambil salah satu materi untuk diterapkan dalam kehidupan 
sehari-hari. 


Bab 5 | Program Presentasi Microsoft PowerPoint 2003 (Pengayaan) 


147 
















o 



Soal-Soal Evaluasi 


A. Pilihlah salah satu jawaban yang paling tepat. 

1. Microsoft PowerPoint merupakan program aplikasi yang akan membantu 
penyusunan sebuah presentasi agartidak .... 

a. efektif c. monoton 

b. menarik d. profesional 

2. Langkah untuk mengaktifkan Microsoft PowerPoint 2003 adalah .... 

a. Start -» All Program -> Microsoft Office PowerPoint 200 

b. Start —> Microsoft Office -> All Program —> Microsoft Office 
PowerPoint 2003 

c. Start—> All Program -> Microsoft Office PowerPoint 2003-> Microsoft 
Offic 

d. Start -» All Program -» Microsoft Office -» Microsoft Office 
PowerPoint 2003 

3. Perhatikan gambar berikut ini! 

Gambar di atas adalah .... 

a. menu bar c. formatting menu 

b. standard menu d. drawing menu 

4. Cara untuk menutup program aplikasi Microsoft PowerPoint 2003 
adalah .... 

a. File -> Exit c. File -> Close 

b. Edit -> Exit d. Edit -> Close 

5. Hal pertama yang harus dilakukan sebelum membuat slide presentasi 
adalah .... 

a. mengadakan survey ke lapangan 

b. mempersiapkan bahan presentasi 

c. membuat perencanaan sesuai dengan materi 

d. merancang hal yang akan diungkapkan dalam presentasi 


148 


Satelit TIK untuk SMP/MTs Kelas 9 













6. Berikut ini adalah cara untuk membuatfile baru pada Microsoft PowerPoint 
2003, kecuali.... 

a. klik menu File -> New 

b. klik ikon pada toolbar standard 

c. tekan Alt + N pada keyboard 

d. tekan Ctrl + N pada keyboard 

7. Bentuk slide layout yang digunakan untuk merancang teks saja disebut.... 

a. text layouts 

b. content layouts 

c. text and content layouts 

d. other layouts 

8. Jika slide layout kosong, untuk memasukan teks ke slide dapat 
menggunakan .... 

a. Clip Art c. Picture 

b. AutoShapes d. Text Box 

9. Background yang telah disediakan oleh Microsoft PowerPoint 2003 disebut 

a. fill effec c. texture 

b. design template d. patern 

10. Lambang tombol aksi “Home” adalah .... 


a. 

> 

c. 

[ml 

b. 


d. 

3 


B. Jawablah pertanyaan berikut ini dengan benar dan singkat. 

1. Jelaskan komponen yang ada pada jendela Microsoft PowerPoint 
2003! 

2. Jelaskan langkah-langkah untuk menambahkan background dan design 
template pada slide\ 

3. Bagaimanakah cara untuk menambahkan animasi dan efek suara pada 
slide presentasi? 


Bab 5 | Program Presentasi Microsoft PowerPoint 2003 (Pengayaan) 


149 





















4. Bagaimanakah cara mengatur transisi antars//'c/e? 

5. Bagaimanakah cara untuk menambahkan tombol aksi ke dalam slide ? 

6. Bagaimanakah cara membuat file baru pada Microsoft PowerPoint 
2003? 

7. Bagaimanakah cara menyisipkan teks dan Word Art ke dalam slide ? 

8. Apa yang dimaksud dengan tombol aksi? Jelaskan! 

9. Jelaskan cara-cara untuk menyimpan hasil kerja pada Microsoft 
PowerPoint 2003! 

10. Jelaskan hal-hal yang dapat ditambahkan ke dalam slide ketika sedang 
membuat suatu presentasi! 


C. 

1 . 

2 . 


Kerjakan bersama teman sekelompokmu. 

Buatlah sebuah presentasi tentang peralatan teknologi informasi dan 
komunikasi. 

Untuk Slide 1, buatlah tampilan seperti berikut ini. 


P 

r 

e 

s 

e 

n 

t 

a 

s 

* 

i 


Peralatan Teknologi 
Informasi dan Komunikasi 


Ha ml Phone 


Notebook 



TcHiiuioiji informasi flan Kaiimimiitasi 


Tombol “Hand Phone”, tombol “Notebook”, dan tombol “Komputer” 
adalah tombol aksi (action button) yang hyperlinknya ke slide 
penjelasannya. 


150 


Satelit TIK untuk SMP/MTs Kelas 9 












3. Slide 2 adalah hyperlink dari tombol “Komputer”. Tampilannya seperti 
berikut. 


Komputer 


Komputer adalah alat benipa 
hardware dan software yang 
digimakau untuk nicmbantu 
inamisia dalaiu mengolah data 
menjadi inform a si dan 
mcnyimp&mya mituk 
ditampilkan di Iain waktu. 



Home 



Tombol Home hyperlinknya ke Slide 1 (First Slide). 


4. Slide 3 adalah hyperlink dari tombol “Notebook”. Tampilannya seperti 
berikut. 


Notebook 


Notebook adalah peralatan 
yang fungsinya sama 
deng an komputer letapi 
bentuknya praktis dap at di 

lipat dan riibawa-bawa 
k arena meuggunakaii 
bantuan baterai charger. 



Home 



Bab 5 | Program Presentasi Microsoft PowerPoint 2003 (Pengayaan) 


151 














Slide 4 adalah hyperlink dari tombol “Hand Phone”. Tampilannya seperti 
berikut. 


Hand Phoiie 


Hand Phone- adalah a I at 
kointwikasi tanpa kabel 

yang berupa pesawat 

ccliilcr yang benhiknya 
cukup kcdl yang dap at 
dibawa pcrgi sampai kduai 
kota. 




Home 


Tombol Home hyperlinknya ke Slide 1 (First Slide). 

6. Untuk mendapatkan gambar yang akan disisipkan dalam setiap slide, 
silakan kamu download dari Internet. 

7. Setelah selesai, periksa apakah semuanya telah benar, termasuk 
hyperlink dari setiap tombol aksi. Caranya, klik menu Slide Show, 
kemudian pilih View Show. Atau tekan tombol : 5. 

8. Jika semuanya telah benar, tampilkan presentasi tersebut di depan 
teman-temanmu yang lain. 


152 


Satelit TIK untuk SMP/MTs Kelas 9 


















A. Pilihlah salah satu jawaban yang paling tepat. 

1. Perangkat lunak yang digunakan untuk mengakses Internet disebut.... 

a. spyware 

b. cacher 

c. web site 

d. browser 

2. Berikut ini adalah kelemahan Mozilla Firefox, kecuali .... 

a. tidak terintegrasi dengan Microsoft Outlook ataupun Outlook 
Express 

b. menggunakan komponen ActiveX yang sering membahayakan 

c. memakan banyak memori komputer 

d. harus diinstall terlebih dahulu ke komputer 

3. Ikon £ pada jendela Internet Explorer berfungsi untuk .... 

a. melakukan loading kembali dari awal 

b. menghentikan proses loading sebuah web site 

c. mengembalikan penjelajahan sebelum fungsi “Back” digunakan 

d. untuk kembali ke home page yang pertama (tampilan awal) 

4. Keunggulan Internet Explorer di antaranya adalah .... 

a. ukuran aplikasi yang relatif lebih kecil 

b. memiliki fitu organisasi bookmark yang mampu mengorganisasi 
beberapa tab sekaligus 

c. tidak memerlukan memori komputer yang terlalu besar 

d. fiturny lebih banyak 

5. Komponen “Stop” pada jendela Internet Explorer berfungsi untuk.... 

a. menghentikan akses Internet 

b. menghentikan akses pada sebuah web site 

c. menghentikan proses loading sebuah web site 

d. menghentikan proses download sebuah web site 


Uji Kompetensi Semester 2 


153 


















6. Ikon pada jendela Internet Explorer yang berfungsi untuk menampilkan 
jendela yang berisi daftar halaman yang telah diakses adalah .... 

a - 6>i 

b. <p. 

c. gj So 

d. • 

7. Fasilitas Internet yang fungsinya sama dengan pengiriman surat melalui 
Kantor Pos adalah .... 

a. e-mail 

b. chatting 

c. mailing list 

d. telnet 

8. Situs tertentu yang dirancang khusus untuk menemukan alamat web 
site atau artikel berdasarkan kata kunci yang diinginkan oleh pencari 
informasi disebut.... 

a. mailing list 

b. search engine 

c. file transfer protoco 

d. e-mail 

9. Fasilitas File Transfer Protocol berfungsi untuk .... 

a. berkomunikasi langsung secara tertulis dengan orang lain yang 
sama-sama sedang online di Internet 

b. mengakses sebuah komputer dalam jaringan Internet seperti 
layaknya bekerja pada komputer sendiri 

c. mengirimkan berkas (file yang berisi tulisan, gambar, animasi, 
musik, atau game dalam Internet 

d. mengirim dan menerima pesan melalui Internet 

10. Berikut ini adalah program aplikasi yang dapat digunakan untuk chatting, 
kecuali.... 

a. Microsoft Word 

b. mIRC 

c. Microsoft Comic 

d. Netmeeting 


154 


Satelit TIK untuk SMP/MTs Kelas 9 











11. Ikon pada jendela Internet Explorer yang digunakan untuk mencetak 
halaman web yang sedang diakses adalah .... 



c. 


12. Berikut ini adalah beberapa cara memperlancar browsing, kecuali .... 

a. tidak menampilkan animasi dan multimedia 

b. melakukannya pada jam kerja 

c. tambahkan cache browser 

d. menghentikan proses download 

13. Menu klik kanan yang berfungsi untuk membuka halaman yang ditunjuk 
oleh link pada jendela baru adalah .... 

a. Open 

b. Save Target As 

c. Copy Shortcut 

d. Open in New Windows 

14. Cara untuk menyimpan situs favorit adalah .... 

a. Favorites -> Add to Favorites 

b. Tools Add to Favorites 

c. File -> Save As 

d. Tools Favorites Add to Favorites 

15. Shortcut untuk membuka jendela Internet Explorer yang baru adalah .... 

a. Ctrl + N 

b. Ctrl + Alt + N 

c. Ctrl + Shift + N 

d. Alt + Shift + N 

16. Salah satu cara yang dapatdigunakan untuk menghematatau mengurangi 
penggunaan waktu online adalah .... 


Uji Kompetensi Semester 2 


155 










a. chatting 

b. browsing 

c. shut down 

d. offline browsin 


17. Perhatikan gambar berikut ini! 


, MAIL 



I | 


*j-J J mj r ■ HdCCUHi ■ "rtU 


I “J 


I W r ^t ilT *ili 

CO -J 

Ik 1 

l.fM: TiN^-1 I iftiH 

LmImHi -<■- Q 

^ * R / U *1 ^ Tf * “ 1. 


f-rti P-.ii ■mjj Emti 

a a - 


A 


B 


U_vwi im* HIBKEIi YACh 


D 



Bagian yang menunjukkan judul e-mail yang dikirimkan adalah .... 

a. A c. C 

b. B d. D 


18. Langkah-langkah untuk menyimpan halaman web adalah .... 

a. Edit -» Save As 

b. File -> Save As 

c. Tools —> Save As 

d. Favorites -»Add to Favorites 

19. Jika kata kunci yang akan dimasukkan ke dalam mesin pencari Google 
terdiri dari dua kata atau lebih, maka harus menggunakan .... 

a. tanda “... “ 

b. tanda ‘... ‘ 

c. tanda (...) 

d. tanda {...} 


156 


Satelit TIK untuk SMP/MTs Kelas 9 





























20. Berikut ini adalah hal-hal yang dapat dilakukan ketika menulis dan 
mengirim surat melalui e-mail, kecuali.... 

a. mengirimkan surat ke banyak orang dalam satu waktu 

b. menambahkan perangko surat 

c. melampirkan fil tambahan 

d. menuliskan isi surat 


B. Jawablah pertanyaan berikut ini dengan benar dan singkat. 

1. Jelaskan pengertian browser, kemudian tuliskan jenis-jenis browser 
beserta kelebihan dan kekurangannya! 

2. Bagaimanakah cara mengakses halaman web? Jelaskan langkah- 
langkahnya secara singkat! 



Jelaskan fungsi komponen pada jendela Internet Explorer berikut ini 


* £) 

c o 

d. 4p- 

e £ - 

f. KttE’ffwww.vjhoo.ccwi v 

4. Bagaimanakah cara memperlancar browsing pada Internet? 

5. Bagaimanakah cara menyimpan suatu halaman web agar dapat dibuka 
kembali dengan offline browsin ? 

6. Bagaimanakah cara membuat alamat e-mail pribadi? Jelaskan cara 
login ke alamat e-mail pribadi? 


Uji Kompetensi Semester 2 


157 















7. Bagaimanakah cara menulis dan mengirimkan surat melalui e-mail? 

8. Apa yang dimaksud dengan search engine ? Tuliskan jenis-jenis search 
engine dan alamat situsnya! 

9. Fasilitas apa saja yang terdapat di Internet? Berikan penjelasan singkat 
tentang fasilitas-fasilitas tersebut! 

10. Jelaskan perkembangan fasilitas chatting di Internet! 


158 


Satelit TIK untuk SMP/MTs Kelas 9 












Bridge adalah alat yang berfungsi sebagai penghubung antarjaringan. 

Browser adalah proglam aplikasi yang dapat digunakan untuk menjelajah 
dunia Internet. 

Browsing adalah menelusuri informasi pada Internet menggunakan 
browser tertentu. 



Cache adalah tempat penyimpanan kode HTML dan grafik dari situs yang 
dikunjungi pada saat browsing dengan menggunakan Internet Explorer. 

Chatting adalah ngobrol di internet, baik melalui tulisan, suara, maupun 
video seperti berbicara bertatapan muka. 

Client adalah komputer pengakses Internet, biasanya dipakai oleh 
pengguna. 

Client-server adalah jaringan komputer dengan komputer yang 
didedikasikan khusus sebagai server. 



Dial up adalah cara mengakses Internet dengan menghubungkan 
komputer ke Internet melalui saluran telepon rumah. 

Download adalah pengambilan data atau informasi dari sebuah web site 
untuk ditampilkan atau disimpan di komputer pengguna. 



E-mail adalah surat elektronik yang dapat dikirim dan diterima melalui 
Internet. 


Satelit TIK untuk SMP/MTs Kelas 9 


159 











F 


File Transfer Protocol (FTP) adalah fasilitas dalam Internet untuk 
mengirimkan berkas (file) yang berisi tulisan, gambar, animasi, musik, 
atau game kepada temanmu. 



Homepage adalah halaman muka sebuah web site, berisi link-link ke 
halaman yang lain dalam web site yang sama atau web site lainnya. 

Hot spot adalah sarana untuk mengakses Internet secara wireless. 

HTML ( Hypertext Mark up Language) adalah standar format untuk 
dokumen hypertext. 

HTTP ( Hypertext Mark up Language) adalah salah satu protokol bahasa 
yang digunakan untuk berkomunikasi antarserver komputer dalam 
Internet. 

Hub adalah alat yang berfungsi sebagai pusat suatu jaringan. 

Hyperlink adalah fasilitas untuk mereferensikan atau menghubungkan 
sebuah kata, kalimat, simbol, gambar dengan alamat-alamat di Internet. 

Hypertext adalah serangkaian kata pada dokumen HTML yang 
mempunyai hubungan (link) dengan dokumen HTML lain. 


I 


Internet adalah kumpulan dari jaringan komputer yang terhubung dan 
bekerja sebagai suatu sistem. 

Internet Explorer adalah browser bawaan dari sistem operasi Windows. 

Intranet adalah sebuah kumpulan jaringan komputer lokal yang 
menggunakan perangkat lunak Internet dan protokol TCP/IP atau 
HTTP. 

IP adress adalah identitas komputer dalam jaringan yang terdiri dari 
empat bagian (mulai angka 1 sampai 255). 

ISP (Internet Service Provider) adalah perusahaan atau lembagapenyedia 
jasa layanan Internet, seperti Wasantara, Indosatnet, Telkomnet, dan 
sebagainya. 


160 


Satelit TIK untuk SMP/MTs Kelas 9 










J 


Jaringan komputer adalah sekumpulan komputer individu ( personal 
computer) yang dihubung-hubungkan dengan menggunakan protokol 
Transmission Control Protocol/Internet Protocol (TCP/IP). 



Leased line adalah jalur (telepon) yang digantikan fungsinya menjadi 
jalur Internet. 

Local Area Network (LAN) adalah jaringan milik pribadi di dalam sebuah 
gedung atau kampus yang berukuran sampai beberapa kilometer. 



Mailing list adalah suatu forum atau kelompok diskusi di Internet yang 
dapat saling bertukar informasi antarsesama anggota. 

Metropolitan Area Network (MAN) adalah jaringan dengan area lebih 
luas dari LAN, dapat terdiri dari dua atau lebih LAN yang dihubungkan 
bersama-sama dalam batas-batas tertentu, misalnya dalam suatu 
kawasan metropolitan atau satu kota. 

Modem adalah sebuah perangkat yang berfungsi untuk mengubah 
data analog menjadi data digital pada saat komputer mengambil data, 
atau mengubah data digital menjadi data analog pada saat komputer 
mengirimkan data. 

Modem eksternal adalah modem yang ditempatkan di luar komputer dan 
dapat dipindah-pindah dari satu komputer ke komputer lain. 

Modem internal adalah modem yang sudah terpasang di dalam komputer 
(terpasang langsung ke motherboard komputer). 

Mozilla Firefox adalah penjelajah web antarplatform gratis yang 
dikembangkan oleh Yayasan Mozilla dan ratusan sukarelawan. 



Network adalah suatu sistem komunikasi data antarkomputer. 


Satelit TIK untuk SMP/MTs Kelas 9 


161 










o 


Offlin adalah kondisi pada saat komputer tidak terkoneksi dengan 
Internet. 

Offlin browsing adalah sebuah cara untuk mengakses halaman web 
yang sudah disimpan pada memori komputer dengan tujuan untuk 
menghemat penggunaan waktu online. 

Online adalah kondisi pada saat komputer terhubung ke Internet. 


P 

Peer to peer adalah jaringan komputer dimana setiap hostdapat menjadi 
server dan juga menjadi client secara bersamaan. 

Point of Presence (POP) adalah tempat atau terminal yang digunakan 
untuk mengakses jaringan. 

Protokol adalah sejumlah aturan yang menentukan bagaimana dua atau 
lebih komputer saling berkomunikasi. 


R 

Repeater adalah alat ysng berfungsi sebagai penguat sinyal. 

Router adalah alat yang berfungsi sebagai pengatur lalu lintas dalam 
jaringan. 

s 

Search engine adalah aplikasi pencari data, informasi, alamat web site 
lain melalui input kata kunci dan fitur lainnya 

Server adalah komputer penyedia data dan informasi yang akan diakses 
oleh client. 


T 


Teleconference adalah konferensi atau pertemuan jarak jauh melalui 
fasilitas yang ada di Internet. 

Telnet adalah fasilitas dalam Internet untuk mengakses sebuah komputer 
dalam jaringan Internet seperti layaknya bekerja pada komputer sendiri. 


162 


Satelit TIK untuk SMP/MTs Kelas 9 










u 


Upload adalah pengiriman data dan informasi dari komputer pengguna 
ke suatu web site. 

URL ( Universal Resource Locator) adalah sistem penamaan alamat 
situs web. 



WAP ( Wireless Application Protocol) adalah protokol yang dapat 
mengakses data-data di Internet secara online dengan menggunakan 
built in browser bagi pengguna ponsel. 

Web adalah jaringan yang dapat menampilkan data-data dan informasi 
lain melalui Internet. 

Web page adalah bagian dari web site yang merupakan lembaran- 
lembaran halaman sebuah web site. 

Web site adalah sebuah alamat di www yang menyediakan informasi 
tertentu. 

Wide Area Network (WAN) adalah jaringan yang mempunyai jangkauan 
area sangat luas, misalnya antarpulau, negara, benua, bahkan ke luar 
angkasa. 

World wide web adalah kumpulan penyedia web untuk dipakai secara 
massal di seluruh dunia. 


Satelit TIK untuk SMP/MTs Kelas 9 


163 











Address 13, 78, 79, 80, 106 

Akses 1,4, 5, 8, 9, 17, 21,24, 25, 28, 29, 31, 38, 40, 41, 54, 55, 85, 92 
Bandwidth 17,18,42 
Bookmark 76, 92, 93 
Bridge 36, 60 

Browser 10, 12, 14, 24, 77, 79, 90, 91,99, 101, 103, 104, 105, 106 

Browsing 19, 28, 46, 76, 105, 106, 108, 109, 123 

Cache 93,101,102,109,123,124 

Chatting 15, 16, 27, 28, 54, 88, 89, 90, 91,92, 94, 125 

Dial up 4, 18, 25, 37, 46, 52, 58, 60, 62, 63, 65 

Download manager 76 

Download 12, 20, 22, 23, 27, 94, 152 

E-mail 7, 8, 12, 15, 17, 19, 28, 34, 35, 46, 86, 87, 91,95, 114, 115, 116, 117, 
118, 119, 120, 123, 124 

FTP 7, 84, 89 

Gateway 36, 60 

HTML 10,14,24,83,101 

Hyperlink 14, 24, 143, 144, 147, 151, 152 

Interconnection Network 4, 24, 36 

Internet 17,18, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 31,35, 36, 37, 38, 39, 40, 41,44, 51, 
53, 59, 60, 73, 75, 76, 78, 80, 84, 99, 101, 104, 108, 110, 111, 113, 114, 123, 
124, 152 

Intranet 1, 3, 4, 7, 8, 9, 24, 26, 28, 61 

Jaringan komputer 4, 5, 7, 8, 20, 24, 26, 29, 31,33, 35, 36, 5461, 65 

Leased line 38, 39, 60, 63 

Local Area Network 4, 20, 33, 54, 59, 60 

Login 118, 120, 124, 127 


164 


Satelit TIK untuk SMP/MTs Kelas 9 











Mailing list 87, 92, 94 
Metropolitan Area Network 34, 60 
Mozilla Firefox 12,75,76,77,91,93 
Offline browsin 108, 110, 123, 124, 125, 127 

Online 4, 9, 16, 28, 88, 94, 108, 124, 125 
Protokol 4, 7, 9, 10, 13, 14, 24, 26, 29, 33, 60 
Repeater 36, 43, 60 
Router 36, 39, 40, 60, 62 

Search engine 14, 24, 27, 73, 81,85, 91,92, 94, 111, 113, 123, 124, 127, 

Sign out 117,123 

Teleconference 15, 16, 89, 92 

Telnet 89, 92, 94 

VS AT 40,41,43,63 

Website 10, 11, 12, 13, 14, 27, 28, 80, 81, 92, 94 

Web 5, 6, 7, 8, 10, 12, 46, 76, 78, 80, 91, 99, 109, 110, 123, 124, 126, 127 
Wide Area Network 35, 54, 59, 60 
Wireless 19,39,40,59,60 
World wide web 5, 6, 9 


Satelit TIK untuk SMP/MTs Kelas 9 


165 











Depdiknas. 2006. Standar Isi untuk Mata Pelajaran Teknologi Informasi dan 
Komunikasi untuk SMP/MTs. Jakarta: BSNP 

DigiBook. 2008. Panduan Menggunakan Komputer Internet untuk SMP/MTs. 
Yogyakarta: Penerbit Andi. 

Henripandia. 2006. Teknologi Informasi dan Komunikasi untuk SMPKelas IX. 
Jakarta: Penerbit Erlangga. 

Herman, Dede, dkk. 2006. Belajar Efektif Teknologi Informasi dan Komunikasi. 
Jakarta: Intimedia. 

LPKBM Madcom. 2005. Mahir dalam 7 Hari: Microsoft PowerPoint 2003. 
Yogyakarta: Penerbit Andi. 

Ramelan, Winidiaprana, dkk. 2000. Pengantar Internet. Depok: Laboratorium 
Komputer Universitas Gunadarma. 

Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa. 2005. Kamus Besar Bahasa Indonesia 
Edisi Ketiga. Jakarta: Balai Pustaka. 

Yuhefiza . 2008. 10 Jam Mengenal Internet, Teknologi, dan Aplikasinya. 
Jakarta: Elex Media Komputindo. 


166 


Satelit TIK untuk SMP/MTs Kelas 9 












Bab 1 



1. b 

6. 

d 

2. d 

7. 

b 

3. 3 

8. 

a 

4. c 

9. 

c 

5. b 

10. 

d 


Bab 2 



1. c 

6. 

d 

2. c 

7. 

a 

3. d 

8. 

b 

4. b 

9. 

a 

5. a 

10. 

c 


Uji Kompetensi Semester 1 

1. b 

11. a 

2. d 

12. a 

3. c 

13. c 

4. a 

14. d 

5. b 

15. a 

6. a 

16. b 

7. d 

17. a 

8. b 

18. d 

9. c 

19. a 

10. b 

20. c 


Satelit TIK untuk SMP/MTs Kelas 9 


167 











Bab 3 


1 . 

b 

6. 

d 

2. 

a 

7. 

c 

3. 

d 

8. 

c 

4. 

c 

9. 

a 

5. 

a 

10. 

d 


Bab 4 



1. C 

6. 

b 

2. b 

7. 

d 

3. d 

8. 

a 

4. a 

9. 

a 

5. c 

10. 

b 


Bab 5 



1. C 

6. 

c 

2. d 

7. 

a 

3. b 

8. 

d 

4. a 

9. 

b 

5. c 

10. 

c 


Uji Kompetensi Semester 2 

1. d 

11. c 

2. b 

12. d 

3. a 

13. b 

4. c 

14. a 

5. c 

15. a 

6. b 

16. d 

7. a 

17. b 

8. b 

18. b 

9. c 

19. a 

10. a 

20. b 

168 



Satelit TIK untuk SMP/MTs Kelas 9 











169 


Satelit TIK untuk SMP/MTs Kelas 9 










Lampiran 1 


Google Chrome 

Pada September 2008, Google melancarkan sebuah serangan langsung 
ke lingkup web browser dengan meluncurkan Google Chrome, sebuah 
web browser baru yang diklaim memiliki terobosan baru dalam kecepatan, 
kemudahan penggunaan, serta integrasi yang baik dengan aplikasi berbasis 
web. 


Google Chrome merupakan browser 
yang dibuat dengan desain praktis agar 
kita dapat mengakses Web dengan lebih 
cepat, mudah, dan aman. Browser ini bisa 
jadi bakal menenggelamkan browser yang 
telah ada selama ini. Pasalnya, Google 
Chrome memiliki kemampuan dan fitur-fitu 
yang lebih canggih dibandingkan browser 
lainnya. Yang paling menarik dari browser 
ini adalah mode penyamaran. Maksudnya, 
halaman web yang telah dibuka dan 
diunduh ( download) tidak dapat dilacak 
kembali atau disimpan riwayat alamatnya, 
karena langsung terhapus setelah jendela 
penyamaran ditutup. 

Browser Google Chrome ini didisain dengan memperhatikan sistem 
keamanan, kecepatan, dan stabilitas. Tampilannya seakan-akan merupakan 
gabungan dari sekian banyak browser yang sudah ada. Beberapa tombol 
navigasi dibuat mirip dengan Safari, sedangkan lokasi pengaturan lebih mirip 
dengan Internet Explorer 7, dan tombol untuk memperkecil atau memperbesar 
tampilan hampir mirip dengan Vista. 

Sehari sebelum peluncuran pada 2 September 2008, Google 
mengeluarkan sebuah komik online yang menjelaskan latar belakang 
dibuatnya Chrome ini. Lewat komik tersebut, user akan mendapatkan 
penjelasan lengkap mengenai web browser. 

Aplikasi ini menelurkan terobosan baru dalam segi pengelolaan memori 
pada suatu browser. Setiap tab di browserakan memiliki mapping sendiri dalam 
memori. Oleh karena itu, setiap tab akan memiliki proses tersendiri dalam 
sistem operasi. Jika ada satu tab yang mengalami error, maka hal tersebut 
tidak akan mempengaruhi tab lain dan browser secara keseluruhan. 

Google juga telah menemukan algoritma efisien untuk melakukan 
rendering terhadap Javascript. Dari hasil benchmark awal yang dilakukan 



Logo web browser Google Chrome 
Sumber: www.blogoflux.co 


170 


Satelit TIK untuk SMP/MTs Kelas 9 










CNet, Chrome unggul mutlak dalam hal kecepatan melakukan render 
Javascript. Pada era web 2.0 yang bertumpu pada teknologi Javascript 
seperti AJAX, Chrome dapat menjadi aplikasi pilihan para pengguna browser 
untuk mendapatkan kenyamanan dalam merambah internet. 

Chrome juga mengintegrasikan Google Gears di dalam inti browser 
tersebut. Gears merupakan tools dari Google yang memungkin aplikasi 
web-base Google seperti Docs, Readers, ataupun Gmail dijalankan secara 
offlin . 

Lewat fitur Gears dan kecepatan dalam rendering Javascript, Google 
Chromedikonsepkansebagaidasaruntukmemperkuatlini aplikasi web Google 
seperti Docs, Spreadsheet, Calendar, dan sebagainya. Google memang 
mempromosikan trend penggunaan aplikasi berbasis web menggantikan 
aplikasi desktop konvensional sebagai solusi aktivitas berkomputasi masa 
depan. 

Google menohok langsung ke jantung pasaran web browser yang masih 
didominasi oleh Internet Explorer (sekitar 75%). Langkah peluncuran ini 
dianggap sebagai langkah antisipatif Google dalam menghadapi datangnya 
Internet Explorer versi 8. Bukan rahasia lagi bila penguasaan pasar browser 
oleh Internet Explorer tersebut berdampak serius pada bisnis layanan 
pencarian Google. 

Google Chrome diluncurkan dalam versi beta dan baru tersedia untuk 
platform Windows (Vista/XP). Untuk platform lain, seperti Mac ataupun Linux 
akan menyusul di kemudian hari. 


Satelit TIK untuk SMP/MTs Kelas 9 


171 










Lampiran 2 


Safari Web Browser 4 Beta 

Safari adalah sebuah penjelajah web buatan Apple Inc. yang awalnya 
ditujukan khusus bagi sistem operasi Mac OS. Safari dipasang bersama Mac 
OS X dan merupakan penjelajah web bawaan ( default ) di sistem operasi 
tersebut sejak Mac OS X v10.3. Sebelumnya, dari 1997 hingga 2003 Mac 
OS X menggunakan Internet Explorer for Mac sebagai penjelajah web 
bawaan. Pada 11 Juni 2007, versi pertama yang untuk Windows dari Safari 
diperkenalkan pada Konfrensi Apple di San Francisco. 

Fitur-fitur yang ditawarkan oleh 
Safari adalah: 

1) Pembaca RSS 

2) Tabbed browsing 

Sebagai penjelajah dunia maya, 
kecepatan akses adalah suatu hal 
yang sangat penting. Kecepatan 
itu tidak hanya dipengaruhi oleh 
koneksi Internet saja, melainkan 
browser yang kita pakai. Pernahkah 
mencoba membandingkan antara 
Internet Explorer, Opera, Firefox, 
Safari, maupun browser yang lain? 
Mungkin bagi seseorang yang fanatik 
dan enggan berpindah persepsi akan 
selalu memakai apa yang diyakininya 
seperti halnya memakai browser 

Internet Explorer saja. Namun, sebaiknya kita semua (khususnya masyarakat 
Indonesia) belajar untuk berubah ke arah yang lebih baik, semakin bijak dan 
pintar dalam menentukan pilihan, seperti halnya dalam memilih web browser 
yang baik. 

Apple inc telah merilis web browser terbaru, yaitu Safari 4 yang 
menyertakan berbagai fitur baru dan bug fixe , termasuk di antaranya fitur 
Cover Flow, full history search, engine JavaScript yang lebih cepat ( dubbed 
Nitro), dan berbagai fitur lainnya 



Logo Safari web browser 
Sumber: www.elementfusion.com 


172 


Satelit TIK untuk SMP/MTs Kelas 9 










Tampilan dari Safari adalah sebagai berikut: 



- fltHjan ftMma _ 

•tWfMi 


Tampilan Safari web browser 
Sumber: www.google.com 


Diluar perbaikan penampilan dan style Safari yang semakin sedap 
dipandang, Safari juga menyertakan Nitro Engine, yang diklaim akan membuat 
Safari jauh lebih cepat dan responsif dibandingkan dengan Google Chrome, 
Firefox 3.0, maupun Internet Explorer. Safari 4 ini bahkan diklaim lebih cepat 
3X dibandingkan dengan Firefox dan lebih cepat 30X dibandingkan dengan 
Internet Explorer 7. 

Beberapa fitur baru Safari lainnya lebih merupakan tambahan efek untuk 
keindahan dan kemudahan pemakaian. Sebagai contoh, feature Top Sites 
mirip dengan model homepage di Google Chrome yang menampilkan link ke 
berbagai website favorit dalam 1 kali klik 


Satelit TIK untuk SMP/MTs Kelas 9 


173 

























Lampiran 3 

Web Browser di Linux 

Web browser adalah software yang digunakan untuk menjelajah dunia 
web di dunia maya atau Internet. Di Windows, kita mengetahui ada empat 
web browser yang saling bersaing merebut pasar, yaitu Windows Internet 
Explorer, Mozilla Firefox, Opera, dan Safari. Sedangkan di Linux, ada banyak 
sekali pilihan web browser yang bisa anda gunakan. Web browser tersebut 
ada yang berbasis GUI, bahkan ada juga yang bisa dijalankan di console. 
Jadi, kita bisa bersurfing ria walaupun dalam keadaan GUI dimatikan. Berikut 
adalah penjelasan dari beberapa web browser yang ada di dunia Linux. 

1. Mozilla Firefox 

Tentu kita semua sudah tahu tentang Mozilla Firefox (www.mozilla. 
com). Firefox saat ini menjadi web browser open source yang sukses dan 
menjadi web browser kedua yang paling banyak digunakan. Web browser ini 
dikembangkan berbasis Web browser Mozilla yang saat ini sudah pensiun. 
Tidak hanya untuk Windows, Firefox juga tersedia untuk pengguna Linux 
maupun pengguna Mac OS. Di Linux, Firefox telah menjadi default web 
browser pada beberapa distribusi Linux populer seperti Ubuntu. Di Debian, 
Firefox dinamakan dengan Iceweasel karena nama Firefox beserta logonya 
tidak sesuai dengan kaidah software bebas dari Debian (DFSG). 

2. Opera 

Dahulu, Opera tersedia jika anda bersedia membayarnya. Namun saat 
ini, semenjak versi 8, Opera sudah bisa diunduh ( download ) secara gratis 
dari websitenya. Namun sayangnya, browser dari Norwegia ini masih belum 
tersedia secara Open Source, browser ini dikenal sangat lengkap, ringan dan 
cepat dalam membuka suatu website. Kita bisa mengunduhnya dari website 
resmi Opera di www.opera.com dan menemukan paket software dari Opera 
untuk berbagai macam distro. 

3. Konqueror 

Konqueror (www.konaueror.ora t adalah browser serbaguna dan 
ringan dari desktop KDE. Tidak hanya berfungsi untuk browser, Konqueror 
juga bisa digunakan sebagai file manager, ftp client, ssh client, samba 
client, nfs client dan masih banyak lagi fungsi yang lainnya. Pada awalnya, 
browser ini merangkap menjadi file manager default 6\ desktop KDE. Namun, 
semenjak pada versi KDE 4.0, Dolphin menggantikan fungsi file manager 
dari Konqueror. Walaupun begitu, kita masih bisa menggunakan Konqueror 
sebagai file manager. Sayangnya, browser ini masih kurang kompatibel 


174 


Satelit TIK untuk SMP/MTs Kelas 9 














penuh dengan beberapa aplikasi web berbasis AJAX atau Web 2.0, seperti 
Gmail atau Blogger. 

4. Epiphany 

Epiphany (www.anome.ora t merupakan browser ringan berbasis 
Mozilla Gecko yang diciptakan khusus untuk desktop GNOME. Browser 
ini fiturnya bisa dikatakan setara dengan Mozilla Firefox. Untuk menambah 
kemampuannya, kita bisa menambahkan extension yang fungsinya sebagai 
add-ons untuk browser ini. 

5. Seamonkey 

Seamonkey (www.mozilla.ora/proiects/seamonkev t merupakan 
cikal bakal dari Mozilla Firefox, yang mana dulunya bernama Mozilla Suite. 
Ternyata, browser ini sekarang dikembangkan lagi secara komunitas dan 
diberi nama baru yang bernama Seamonkey. Bagi para pecinta Netscape 
atau Mozilla Suite, tidak akan asing dengan browser ini. Kesan dari Mozilla 
Suite masih kental sekali dengan browser ini. Selain browser, aplikasi ini 
juga menyediakan fitur Mail Client, IRC Client, Web Composer, serta AIM 
Client. Sehingga, browser ini sangat lengkap untuk kebutuhan bersurfing 
ria. Di distro Debian GNU/Linux yang menjunjung tinggi DFSG, Seamonkey 
direbrand dengan nama Iceape. 

6. Dillo 

Dillo (www.dillo.ora t merupakan web browser untuk X yang sangat 
ringan, stabil, dan cepat. Tidak heran jika web browser ini dijadikan 
sebagi browser default di beberapa distro mini, seperti DSL, Puppy, dan 
SystemRescueCD. 

7. Lynx 

Lynx (http://lvnx.isc.ora t merupakan web browser pertama yang 
berbasis TUI ( Text User Interfaces) atau Console. Browser ini berjalan di 
mode teks dan sangat sederhana sekali. Objek seperti gambar dan video 
tidak dapat ditampilkan oleh browser ini. Namun sayangnya, browser ini 
terlalu banyak nanya. Kita akan dikonfirmasi setiap kali browser yang kita 
gunakan diminta untuk menyimpan cookies. 

8. Links 

Links (http://artax.karlin.mff.cuni.cz/mikulaz/linkst merupakan web 
browser berbasis teks yang sangat lengkap dan hadir dengan menu yang 
terstruktur, layaknya browser masa kini. Browser ini mendukung halaman 
HTML yang sangat kompleks dan dapat mengunduh file di balik laya . 


Satelit TIK untuk SMP/MTs Kelas 9 


175 















9. Elinks 


Elinks (www.elinks.cz ) merupakan versi enhanced/extended dari 
browser Links. Browser ini memiliki beberapa kelebihan daripada browser 
Links, yaitu dukungan CSS, Javascript, dan FTP. Web browser ini sangat 
baik menampilkan halaman web, layaknya pada saat ditampilkan di web 
browser biasa. 


176 


Satelit TIK untuk SMP/MTs Kelas 9 











Siapakah 

penemu tanda @ pada email? 


Apakah kamu mempunyai email? Tentunya ketika kamu 
memberikan atamat email kepada teman, kamu menu! I ska n tanda 
bukan? Tapi;, tahukah kamu siapa penemu tanda @ tersebut? 

Penemu tanda @ pada email adalah Ray Tomlison. la seorang 
insinyur, la bekerja pada sebuah organisasi bernama BBN, Di 
perusahaan itulah, pada tahun 1972, Ray berhasil menjadi orang 

pertama yang sukses mengirimkan email pertama antara dua mesin. 

* i ■ | “ ■ i 

Tentu, pada masa rtu, Ray belum berpikir bahwa email yang 

..I ' V.'-M.'lli 

diciptakannya akan menjadi salah satu penemuan panting di dunia.la 
hanya berpikir bahwa memilih lambang @ sangat membantunya 
sebab rririp huruf a untuk address atau alamat lembaga, 

Sampai saat ini, lambang @ menjadi lambang yang sangat penting 
dalam dunia internet yang telah mengubah peta teknologi dunia 
secara umum. 


ISBN 978-979-095-173-0 (no. jilid lengkap) 
ISBN 978-979-095-209-6 (jil. 3f) 


Buku leks pelajaran ini telah diniisl oleh Bsdan Standar National Pendidikan 
(BSNP) dan telah ditetapkan sebagai buku leks pelajaran yang memenuhi syarat 
ke lay akan untuk dig uriakan dalam proses pembelajaran melalui Peraturan Me uteri 
Pendidikan Nasional Nomor 49 Tahun 2009 , tanggat 12 Agustus 2009 . 


Marge Eoeran Tertinggi (MET) 'Rp 14.961,00 









Diunduh dtftf BSE.yitfhoni.ooni 














